Investasi 


Saham 
ala 
Fundamentalis 
Dunia 





Rahasia membeli saham yang harganya terlalu 
murah daripada nilainya... 


Ryan Filbert 
William Prasetya 


INVEST A DAHAN 
FUNDAMENTALI DUNIA 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpaizin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 
c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 





INVEST NN 
L 
FUNDAMENTAL DUNIA 


Ryan Filbert 
William Prasetya 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


ma. : 
G KOMPAS GRAMEDIA 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 
Ditulis oleh Ryan Filbert dan William Prasetya 
©2017 Ryan Filbert dan William Prasetya 
Art: A. Subandi 
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia 
Anggota IKAPI, Jakarta 


717060112 
ISBN: 9786020299556 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 








DAFTAR ISI 


Apa Kata Mereka Tentang Buku-Buku Ryan Filbert?... vii 
Kata Pengantar............................................................... XV 
Pendahuluan — —————— xix 


Bab 1 Apa yang Kita Dapat dari Mencatat Transaksi 
Kelangan? ——^———O—!O(—————— 1 


Bab 2 Manfaat Mengetahui Untung/Rugi Suatu 
Persada tana mens covers 27 


Bab 3 Tiga Laporan Penting Berbentuk Timbangan.. 53 
Bab 4 Cashis Kingt...................................................... 89 
Bab 5 Cara “Curang” Membaca Laporan Keuangan 111 


Bab 6 Mencari “Emas” Tersembunyi dengan Melihat 


Laporan Keuangan........................................... 123 
Bab 7 Beli Saham Anda dengan Harga Murah! ......... 169 
Penutup........................................................................... 181 
Profil Penulis... u. uuu AA 183 


Buku-Buku Ryan Filbert Lainnya................................... 185 














APA KATA MEREKA 
TENTANG BUKU-BUKU 
RYAN FILBERT? 


yan Filbert sudah menulis sebanyak 13 buku mengenai 
investasi. Bayangkan betapa “kayanya” dia dan betapa 
serunya kita duduk manis “mendengarnya”. Ryan membi- 
carakan investasi dengan penuh passion, menarik, bahasa 
keseharian, dan sederhana. Sederhana, ya memang seharus- 
nya itulah investasi. 
—Nicky Hogan 
Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia 


Dunia investasi penuh dengan ketidakpastian. Akan selalu 
ada perubahan tak terduga. Seorang investor profesional 
sekalipun belum tentu bisa mengelak dari kondisi tersebut. 
Karena itu, siapa pun yang terjun ke dunia investasi adalah 
orang-orang yang berani mengambil risiko. 


Jiwa berani mengambil risiko itu pun dimiliki sang penu- 
lis yang belum lama masuk ke dunia investasi. Bahkan saat 
pertama kali terjun, sekitar tujuh tahun lalu, dunia ini sama 
sekali baru baginya. Tapi meski begitu, ia sudah siap meng- 
hadapi segala risiko, dan terbukti ia sudah mengalami sisi 

















pahit-getirnya dunia investasi, tak terkecuali sisi manis yang 
memberinya keuntungan. 


Semua pengalaman dan sepak terjangnya mendalami inves- 
tasi sejak awal hingga sekarang inilah yang tertuang dalam 
buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Karena itu, buku 
ini cocok jika khusus dipersembahkan bagi kalangan investor 
pemula. Isi buku ini pun bisa dijadikan bahan bertukar penga- 
laman bagi kalangan investor yang lebih berpengalaman. 


Salam Sukses Luar Biasa!!! 
—Andrie Wongso 
Motivator Nomor 1 Indonesia 
Pengantar buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia 


Buku dik Ryan Filbert isinya mudah dipahami dan penulisan- 

nya seperti berbicara langsung dengan penulisnya! Sebuah 

buku investasi properti dalam bidang agro dikemas dengan 
menarik dan bagus! 

— Prof. DR. Ir. Abdullah Syam, MSc 

Staf ahli dari Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi, 

Kementerian Kehutanan 

Dari buku Rich Investor from Growing Investment 


Buku Negative Investment adalah sebuah buku dengan sudut 
pandang yang berbeda. Saat semua buku dan informasi me- 
nyajikan berita baik dan menguntungkan dalam bidang in- 
vestasi, buku ini justru menghadirkan cerita hitam dan pahit 
di dalamnya. Inilah yang harus diketahui oleh semua orang 
sebelum melangkah lebih jauh dalam investasi! 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 








Bukan hanya dari segi keuntungan, investasi mengandung ri- 
siko, namun bukan berarti investasi harus dihindari! Pahami 


risikonya, nikmati hasilnya, inilah inti dasar dari investasi. 


Buku ini akan menjadi sebuah pegangan bagi seluruh anggo- 
ta maupun tenaga pemasar dari perusahaan saya yang salah 
satunya bergerak dalam dunia investasi dan tentunya buku 
ini akan menjadi pegangan seluruh masyarakat Indonesia! 


Salam sukses untuk Ryan Filbert dan maju terus investasi di 
Indonesia! 

—H. Wira Pradana, ST. 

Direktur PT Global Media Nusantara 

Dari buku Negative Investment 


Saya mengenal Ryan sebagai pribadi over-achiever sedari 
usia muda. Pembawaannya cenderung dewasa untuk orang 
seusianya dan dia adalah salah satu dari segelintir orang 
yang saya kenal yang berpikir sebagai employer, bukannya 
employee. Dunia bisnis adalah kehidupan sehari-harinya, 
yang pada akhirnya merambah dunia saham. Pada saat baru 
mulai belajar bermain saham, Ryan sudah terhitung mahir 
sehingga saya banyak bertanya mengenai tip-tip saham— 
broker yang bagus, saham-saham unggulan, tren naik turun, 
dan lain-lain—kepada Ryan. Sampai pada titik yang ekstrem, 
saya print screen portofolio saham saya dan mengirimkan- 
nya ke Ryan untuk dianalisis sehingga saya tinggal menjalan- 
kan instruksinya, dan untung! 





APA KATA MEREKA TENTANG BUKU-BUKU RYAN FILBERT? 











== 
 — —— 








Di saat orang-orang pada umumnya (seperti saya) menca- 
ri metode quick fix untuk mendapatkan gain tertinggi dan 


termudah, Ryan mengambil rute yang jauh lebih sulit—di 
film Matrix, Ryan bisa diibaratkan memilih untuk menelan pil 
merah dari Morpheus yang akan menunjukkan “how deep 
the rabbit hole is” dibandingkan menelan pil biru yang akan 
membuat segalanya jadi lebih mudah secara kasatmata tapi 
nyatanya kita tidak mengerti apa yang sesungguhnya terja- 
di. Ryan memilih “menelan pil merah” atas cintanya terha- 
dap dunia saham dan komitmennya untuk mempermudah 
yang sulit. 


Buku ini adalah hasil perjalanan Ryan melewati “deep rabbit 

hole” yang dijanjikan oleh Morpheus. Dikemas dalam baha- 

sa yang akan mudah dicerna oleh orang-orang seperti saya 

demi mengerti makna di balik dan memetik manfaat pelajar- 

an dari perjalanan “deep rabbit hole” tanpa harus bersusah- 
susah melaluinya. 

—Praditya Nugraha Salim 

Head of Marketing, BMW Group Indonesia 

Dari buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia 


This book is simply wonderful, simply explained what your 
charting needs with real conditions. 

—Antonius Tanjong, S. Kom, M. M. 

Equity Sales Consultant 

KE Trade - PT Kim Eng Securities 

Dari buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 














st COND 


Verspreng durch Technik 


Ta The Respectable Auriho, 


M Rye Fdbert Wijaya, 55%, ME. 


3106. ui 


Baak forgubbeatian: “Beri men ku Saham ala wing Trader Dunia” 
TO WHOM IT MAY CONCERN 


Nal aderit thak fer à normal deri preise duc a resp vla isq Tar aysay Iran 
"har financial mod af Woch, onda and other snoribttent merasa, 1 would 
via Und 20 slay away Im Yop financial urine aed ipl Dep ng we do eg 
have the basic knewiedge af undersandew kaw the fong market; run. 
Conseyuéntóy, am dt reem tno oomplicatad A umderttend, sg become aliud od 
engaging any laren al ineniverubar with capital mara 


Haring read through the soon-to-be publicired book emiten: “Berkenan Saham 
ala Swing Trader Dania”, 9 eg mme a qood feel acd ues ol the concept èa 
iets rel wink trading We are alle be comprar calls abck verte, 
sorori] The Tena dë Mutu bor an even Lea tap volore analysis whech 
ame portrayed Form nagd chars. 


Furthermore e the Ten sapan vow are gie to riale ars] ia Um 
viru charectens ef trading such d swing trading, prichology treading and mer 
management. [Lis every informare, marty coding, wave hearing handbag which | 
fully ceceeemend a all beginnen and koi advanced pages in thet financial mada 


Ji encore congratulmiorrs and best wishes ta the rette, Ayan Pet Wijaya. 
Faivisfudy years, 


PT GABUCIA MAT ARCAM MOTOR 
Jk. MT HARYONO KAW, 32 
MAKARTA 13330 

HOON DLA, 









APA KATA MEREKA TENTANG BUKU-BUKU RYAN FILBERT 


RE 


mmm 








Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi mereka yang ingin 
belajar analisis teknikal untuk perdagangan bursa saham. 


Langkah demi langkah pengenalan, mulai alat analisis beru- 

pa candle stick hingga psikologi dalam bertransaksi di bursa 

dijelaskan satu per satu. Lebih menarik lagi, di dalam buku 

ini terdapat beberapa contoh penggunaan analisis teknikal 
dalam perdagangan saham yang sebenarnya. 

—Joice Tahuris Santi 

Wartawan Kompas bidang ekonomi internasional, 

Pengalaman delapan tahun liputan di bursa saham 

Dari buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia 


Biasanya investor yang berinvestasi di reksa dana hanya 

melakukan Dollar Cost Averaging, tetapi Ryan memberikan 

pandangan baru bagaimana memanfaatkan analisis teknikal 

untuk mendapatkan return yang lebih baik. Buku ini sangat 

bermanfaat untuk investor pemula bahkan untuk professio- 
nal trader. 

—Hendra Martono CSA® (Hok1) 

Vice President Brokerage Strategic Development, 

Henan Putihrai 

Dari buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana 


Buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana karya 
Ryan Filbert ini betul-betul ibarat cahaya di ujung terowong- 
an: titik terang, panduan bagi siapa pun yang awam dengan 
reksa dana. Yang diperlukan hanyalah kemauan belajar dan 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















percaya karena ibaratnya Ryan telah menuntun setiap lang- 
kah bagaimana berinvestasi di reksa dana untuk masa de- 


pan. Something | think every young parents should read! 


Yang lebih mengagumkan bagi saya adalah karena Ryan bu- 
kan hanya berteori tetapi di buku ini dia membagi pengalam- 
annya, yang artinya semua teori di sini sudah melalui uji coba 
dirinya sendiri. Satu hal yang menurut saya mencerminkan 
generosity seorang Ryan Filbert dalam berbagi ilmu. Jika 
Anda sudah memiliki reksa dana, Ryan tetap punya tip dan 
trik dari pengalamannya yang pasti akan lebih bermanfaat 
untuk portofolio Anda. 
—Icha Rahmanti 
Author/writer of bestselling novels 
Dari buku Menjadi kaya dan Terencana dengan Reksa Dana 


Investasi Rumit dengan Bahasa Sederhana 


Sebagai jurnalis bidang ekonomi, saya terkadang kesulitan 
memberitakan masalah/soal-soal ekonomi yang rumit ke- 
pada publik. Tapi, dalam buku Menjadi Kaya dan Terencana 
dengan Reksa Dana ini, Ryan Filbert mampu menjelaskan 
instrumen investasi reksa dana secara sederhana sehingga 
memunculkan kepercayaan diri para pembaca untuk turut 
berinvestasi. 


—Yura Syahrul 
Managing Editor Kontan (media bisnis & investasi) 
Dari buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana 








———— 
ms — 








Daya Persuasif yang Kuat 


Tak hanya lengkap dan layak menjadi pegangan kaum profe- 
sional dan investor, buku Menjadi Kaya & Terencana dengan 
Reksa Dana juga memiliki kekuatan persuasif yang sangat 
besar bagi pembaca. Ditulis oleh seorang anak muda yang 
belajar investasi secara otodidak dan praktik langsung hing- 
ga meraih keuntungan dalam waktu singkat. Artinya, orang 
awam pun berpeluang meraih untung besar dari berinvesta- 
sireksa dana! 
—Diah Ayu Candraningrum (Sandra) 
Produser Tempo TV (media) 
Dari buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa Dana 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNI 














KATA PENGANTAR 


By Ryan Filbert 


agi rekan saya yang tandem dalam menulis buku ini, Wil- 

liam Prasetya, soal membaca laporan keuangan seder- 
hana seperti yang ada di buku ini mungkin adalah ‘makanan 
sehari-hari’ yang terlalu mudah dan sederhana. 


Ya, bagi seorang lulusan ekonomi, bisnis, dan keuangan di- 
tambah embel-embel sertifikasi analis finansial, tentu semua 
hal yang ada di buku ini terlihat begitu sederhana. Namun, 
bagi seorang sarjana seni rupa yang jauh sekali latar bela- 
kangnya—saya baru mengenal saham tahun 2004 lalu— 
jelas saya segera jauh-jauh menghindari membacanya. 


Bayangkan, satu laporan keuangan perusahaan berjumlah 
ratusan lembar. Saya berpikir, kalau harus mempelajari se- 
muanya dan terdapat ratusan laporan keuangan—yang ber- 
arti ratusan lembar dikalikan dengan ratusan perusahaan 
sehingga berjumlah puluhan ribu—ketika saya menemukan 
saham yang bagus dan tepat secara laporan keuangan, bisa- 
bisa harga saham itu sudah berlalu setidaknya 6 bulan hing- 
ga1 tahun. 

















Itulah logika awal saya sehingga saya menjadi salah satu in- 
vestor di Indonesia yang memulai transaksi pada saham na- 
mun tidak menggunakan laporan keuangan sebagai salah 
satu senjatanya. 


Apakah saya bisa untung? Oh tentu saja. 


Namun, tantangan muncul ketika kondisi perekonomian 
tidak baik dan harga saham berguguran. Karena pada saat 
itulah sebuah perusahaan menunjukkan wajah aslinya. 


Kenaikan harga saham dibagi menjadi dua. Pertama, sebu- 
ah kenaikan yang diakibatkan keadaan sebenarnya dan ke- 
naikan harga semu akibat spekulasi atau alasan tidak logis. 
Ketika koreksi terjadi pada sebuah pasar maka harga saham 
akan kembali menjadi logis. Logis berarti menunjukkan ki- 
nerja perusahaan yang sebenarnya. 


Ketika tidak mampu membaca laporan keuangan, maka kita 
tidak bisa mengetahui kelogisan atas apa yang terjadi. Kita 
hanya sedang menebak harga apakah naik dan turun secara 
statistik, namun tidak menebak pada tempat yang aman ka- 
rena kita tidak mengetahui seberapa dalam jurangnya! 


Saya baru mempelajari laporan keuangan pada tahun 2009 
dan saya terus belajar. Ternyata menganalisis laporan keu- 
angan sebenarnya sudah bisa dilakukan ketika seseorang 
lulus sekolah dasar! Mengapa? Sebab menganalisis laporan 
keuangan—untuk berinvestasi—hanya melibatkan tambah, 
kurang, kali, dan bagi tanpa perlu mengetahui integral atau- 
pun diferensial. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 





| 











Setiap harinya, saya selalu belajar cara lebih mudah untuk 
mempelajarinya dan ternyata tidak setiap lembar laporan 


keuangan yang berjumlah ratusan itu harus kita teliti dari 
awal. Ada ciri tertentu sederhana yang membuat perusaha- 
an berjumlah ratusan menjadi hanya tinggal puluhan untuk 
kita pelajari lebih detail dan tersisa belasan yang menarik un- 
tuk kita investasikan. 


Buku ini saya tulis bersama seorang rekan sekaligus murid 
yang jauh lebih detail dalam menganalisis laporan keuang- 
an dasar yang sederhana dan praktis. Tenang saja, ini bukan 
buku text book untuk perkuliahan yang sangat teknis hingga 
tidak dapat diterapkan. 


Ini adalah buku praktis bagaimana investor dunia melihat 
analisis laporan keuangan (analisis fundamental) dalam me- 
milih saham untuk di investasikan. 


Selamat datang dalam buku Investasi Saham ala Fundamen- 
talis Dunia! 


KATA PENGANTAR 








== 
 — —— 








PENDAHULUAN 


$hor adalah Segalanya 


Sebuah perusahaan tentu didirikan untuk menghasilkan keun- 
tungan, termasuk perusahaan yang menerbitkan saham mau- 
pun obligasi (surat utang) di bursa. Belum pernah saya dengar 
sebuah perusahaan diciptakan untuk merugi terus-menerus, 
kecuali perusahaan untuk tujuan pencucian uang, hehehe. 


Namun, seiring berjalannya waktu, apakah perusahaan itu 
selalu menghasilkan keuntungan, mencetak laba yang ber- 
tumbuh terus-menerus, dan tidak pernah mengalami kesu- 
litan? Tentu jawabannya adalah tidak mungkin. Perusahaan 
besar dunia pun pernah terpuruk. Contohnya adalah General 
Electric. Di bawah seorang CEO yang kini dianggap sebagai 
CEO tersukses dan paling kontroversial di dunia, Jack Welch 
berhasil mengangkat General Electric hingga menjadi salah 
satu perusahaan paling bernilai di dunia hingga saat ini. 


Sekarang, izinkan saya bertanya, bagaimana cara mengeta- 
hui apakah Anda sedang sehat atau sakit? Ya, cara termudah 
adalah dengan mengukur suhu tubuh. Bila demam, itu meru- 
pakan indikasi bahwa Anda sakit. Benar? Lalu, suhu tubuh se- 
perti apa yang dapat membuat Anda dikategorikan demam? 




















Anda dikatakan demam ketika suhu tubuh Anda melebihi 
batas tubuh normal. Berapa suhu tubuh normal? Suhu tu- 
buh normal adalah 37 derajat Celcius. Siapa yang mengata- 
kan bahwa angka 37 derajat Celcius itu normal? Dari seorang 
dokter di Jerman pada abad 19, dr. Carl Wunderlich, yang te- 
lah menguji ribuan pasien. 


Nah, lantas jika dikaitkan dengan sebuah perusahaan, ka- 
pankah seseorang dikatakan bangkrut? Salah satu definisi 
bangkrut adalah ketika memiliki banyak utang. Utang yang 
tak bisa dibayar karena perusahaan sendiri sudah tak memi- 
liki apa pun. Melihat keadaan itu, jelas bahwa sebuah peru- 
sahaan pun bisa ‘sakit’ yang dapat berakhir pada kematian. 
Kematian itu adalah kebangkrutan perusahaan. 


Seorang investor yang ingin membeli saham perusahaan ten- 
tu perlu lebih dari sekadar menghitung kancing baju untuk 
memilih sebuah nama saham yang akan dibeli dari list nama- 
nama saham perusahaan. Perlu lebih dari sekadar melempar 
kucing dan memutuskan nama saham yang diinjak kucing 
Andalah yang Anda beli. Ini bukan tebak-tebakan yang justru 
menjurus ke perjudian. Seorang investor saham yang benar 
melakukan analisis perusahaan seperti memilih pasangan hi- 
dup—meneliti historis dan perjalanan perusahaan tersebut. 


‘Rekam medis’ perusahaan untuk dianalisis, terdapat pada 
laporan per kuartal dan per tahun yang dikenal sebagai la- 
poran keuangan. Laporan keuangan adalah skor pertanding- 
an yang dituliskan untuk kita baca, teliti, dan pelajari menge- 
nai kondisi ‘kesehatan’ perusahaan itu. Apakah ia sedang 
‘demam ringan’, sedang berada di ‘Unit Gawat Darurat’, 
atau malah sudah ‘di-booking-kan tanah kuburan’? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 





| 














Sama dengan melihat suhu tubuh seseorang, membahas se- 
perti apa perusahaan yang sehat dan tidak bukanlah perka- 
ra mudah. Banyak buku yang membahas mengenai laporan 
keuangan dan komponen-komponennya, tapi tak ada yang 
memberikan cara membaca ‘skor pertandingan’ ataupun 
suhu normal, hati-hati, dan sakit. 


Warren Buffett, investor terbesar dunia, dianggap sebagai 
orang yang paling sukses dalam menganalisis laporan keu- 
angan. Karenanya, ia berhasil menjadi orang terkaya di du- 
nia selama beberapa tahun. Namun, ia tidak pernah berbagi 
secara jelas cara menganalisis kesehatan perusahaan sam- 
pai akhirnya perusahaan itu dibeli sehingga berhasil meng- 
antarkannya menjadi seorang investor sukses dunia. Semua 
orang mencoba mempelajari cara pemilihan saham Buffett 
dalam catatan yang dibuat Buffett kepada para investornya. 


Berkat itu, lahirlah sebuah ide dengan menuliskan sebuah buku 
yang berisi secara jelas, skor seperti apa pada laporan keuang- 
an yang dapat membawa kita mendapati sebuah perusahaan 
yang sahamnya bertumbuh dan menguntungkan. Strategi 
pembacaan skor pada buku ini diambil dari berbagai pendekat- 
an para investor sukses dunia terhadap saham pilihannya. 


Investasi Saham ala 
Fundamentalis Dunia 


Itulah judul buku yang tengah Anda baca. Jika dengan mem- 
baca buku ini, Anda berharap minggu depan akan mendapat 
keuntungan optimal dalam portofolio saham Anda, saya kira 
Anda harus menaruhnya kembali di rak buku. 


PENDAHULUAN 




















Ya, buku ini mengantarkan kita memilih bebek bertelur 
emas, di mana Anda akan mendapatkan keuntungan dari 


nikmatnya telur emas yang dihasilkan. Bukan dengan men- 
jual atau bahkan memotong bebeknya. Itulah sejatinya arti 
investasi sebenarnya. 


Jika suatu hari saya berkata kepada Anda bahwa saya me- 
miliki mesin penghasil uang yang dapat menghasilkan 
Rp1.000.000 dalam satu bulan dan hendak menjualnya seni- 
lai Rp1.000.000, apakah Anda mau membelinya? 


Bagi sebagian orang, nilai Rp1.000.000 untuk sebuah mesin 
uang berpenghasilan Rp1.000.000 setiap bulan dirasa terlalu 
mahal. Akibatnya, mereka pun malas membelinya atau mung- 
kin akan melakukan penawaran. Namun, ada sebagian orang 
yang langsung semangat membeli di harga yang saya tawar- 
kan. 


Pesan penting itulah yang ingin saya sampaikan di awal buku 
ini. Buku ini akan membahas pendekatan-pendekatan ana- 
lisis laporan keuangan yang berhasil ditangkap para pelaku 
pasar atau investor dunia, termasuk yang saya lakukan. Jadi, 
tak perlu heran dengan perbedaan antara satu dan yang 
lainnya. 


Perbedaan terjadi karena analisis yang ada sebenarnya ber- 
sifat individual atau subjektif. Buku ini adalah kerangka bagi 
siapa saja dalam mengenal dunia analisis fundamental seca- 
ra lebih lengkap, tanpa Anda perlu membaca aneka pende- 
katan yang mungkin akan membuang waktu Anda. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 








Bukan tidak mungkin suatu hari nanti Anda memiliki analisis 
pendekatan fundamental terhadap laporan keuangan peru- 
sahaan dari sudut pandang yang berbeda. 


Repetition is a mother of skill. Buku ini secara total mem- 
berikan informasi apa pun yang saya ketahui meski tidak 
sempurna, sebab kesempurnaan adalah milik Tuhan. Sambil 
membaca, lakukanlah berulang kali dan berlatihlah dengan 
laporan keuangan lain. Dengan begitu, kita semua akan se- 
makin tajam dalam menganalisis. 


Semua data yang ditampilkan sebagai contoh dalam buku 
ini bukanlah bentuk rekomendasi atas sebuah atau sekelom- 
pok perusahaan. Kami menggunakan data secara objektif 
dengan maksud memberikan gambaran maupun contoh 
aktual agar pembaca menjadi lebih memahami laporan ke- 
uangan. Nyatanya, kami tidak dibayar oleh satu perusahaan 
pun yang tertulis dalam buku ini, hehehe.... 


“Investasi memiliki risiko, tapi tidak berinvestasi memiliki ri- 
siko yang lebih mutlak, yaitu pasti rugi” 


Kami persembahkan, Investasi Saham ala Fundamentalis Du- 
nia! 


William Prasetya dan Ryan Filbert 


PENDAHULUAN 



































Bab 1 

Apa yang Kita 
Dapat dari Mencatat 
Transaksi Keuangan? 











ila Anda membuka warung kecil yang, katakanlah, men- 
Bi minuman ringan ataupun bersoda, selama warung 
itu buka tetap akan ada pembeli, terlepas sepi atau ramai 
pembeli. 


Setidaknya, terdapat dua tipe pemilik warung. Pemikiran 
pemilik warung tipe pertama ini sangat simpel, yaitu berapa 
pun uang yang diterima hari ini akan digunakan untuk mem- 
beli stok minuman esok hari. Sedangkan tipe kedua adalah 
pemilik warung yang mencatat dengan sederhana hasil pen- 
jualan minuman bersodanya, seperti berikut: 


Tanggal 1 


| {Hare 
ETE 


Minuman A 5 3.000 15.000 


Minuman B 2 2.500 5.000 
Minuman C 8 2.000 16.000 


Minuman D 














Hanya dengan modal catatan sederhana akan membedakan 
kelanjutan nasib usaha milik si tipe 1 dan tipe 2. Percaya? Pe- 
milik warung tipe 2 telah mengetahui sebuah ‘hasil pertan- 
dingan’ lewat sebuah laporan keuangan penjualan sederha- 
na. Apa Saja yang kira-kira dapat Anda tangkap? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 















Minuman D tidak begitu diminati 
Minuman C adalah favorit 
Minuman C bisa saja favorit karena harganya murah 


WN > 


dan C 





Minuman A cukup favorit padahal lebih mahal dari B 


5. Minuman B cukup aneh, harga tidak mahal tapi tidak laku 


Dan banyak temuan lain yang bisa didapat dari sebuah lapor- 


an sederhana itu. Kira-kira, strategi apa yang akan Anda ja- 


lankan sebagai pemilik warung tipe 2? Anda mungkin dapat 


menambah jumlah stok pada minuman tipe A, betul? Tentu 
Anda akan menemukan fakta lain ketika pencatatan dilaku- 


kan secara rutin, bukan hanya satu hari saja. 


Jika saya tambahkan kolom “Modal' pada tabel, bisa jadi 
akan muncul strategi lain dari cerita lanjutan dari si pemilik 


warung ini: 


Tanggal 1 


Minuman A 2.800 





Minuman B 2.500 1.500 


15.000 
5.000 


Minuman C 2.000 16.000 





Minuman D 














APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 











Apa yang dapat Anda temukan di sana? Ya, selisih harga jual 
dan harga modal atau biasa disebut margin, alias keuntung- 


an per unit. 


° Minuman A memberikan untung per unit Rp200 
° Minuman B memberikan untung per unit Rp1.000 
e Minuman C memberikan untung per unit Rp100 
° Minuman D memberikan untung per unit Rp1.500 


Dari kasus minuman tersebut, akan didapat strategi yang 
berbeda-beda bergantung skala warung yang Anda miliki. 


Anda mungkin akan fokus pada penjualan minuman A dan C 
karena terbukti laku meski untungnya kecil. 


Anda mungkin akan mati-matian promosi minuman B. Meng- 
apa? Untungnya besar dan tampaknya perlu sedikit upaya 
mengingat harga jualnya juga tidak mahal. 


Anda mungkin berupaya keras mencari cara menjual minum- 
an D sebab penjualan satu kaleng minuman D setara dengan 
15 botol minuman C. 


Bisa juga Anda mengombinasikan untuk fokus pada minum- 
an A dan D. Minuman A untuk menjamin ‘kehidupan’ warung 
karena cukup laku dan mendapatkan keuntungan lebih be- 
sar dari sedikit penjualan minuman D. 


Itulah yang terjadi bila kita memiliki laporan keuangan. Seti- 
ap saham yang meperjualbelikan sahamnya di pasar saham 
akan menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Peru- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


















sahaan Tbk., atau yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia 
akan memberikan laporan keuangan mereka. Pelaporan la- 
poran keuangan terbagi menjadi laporan tahunan dan lapor- 
an keuangan setiap kuartal (1/4 tahun atau per 3 bulan) yang 
terbagi lagi menjadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan full ku- 
artal (kuartal 4). Tentu tidak sesederhana laporan penjualan 
warung yang saya contohkan. 


Namun, mari kita buat sebuah warung dengan laporan yang 
lebih profesional lagi. Kita lanjutkan cerita pemilik warung 
tadi. Anggaplah si penjual dapat menjual minumannya seca- 
ra konsisten setiap hari, dengan asumsi satu bulan ada 30 


hari, akan didapatkan jumlah pendapatan pemilik warung 
seperti ini: 










Kuartal 1 


Jenis Jumlah Laku Harga Total 
9 Satuan | 
Minuman A | 5x30x3=450 | 3.000 1.350.000 
Minuman B | 2x30x3=180 | 2.500 450.000 

















Minuman C 


8x30x3=720 | 2.000 1.440.000 
1x30x3=90 5.000 450.000 


3.690.000 


Minuman D 











Selama 3 bulan pertama, pemilik warung akan mendapat- 
kan penghasilan sebesar Rp3.69o.ooo. Penghasilan itu akan 
dikurangi modal yang ia keluarkan. Maka akan didapatkan 
tabel lainnya, seperti berikut: 





APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 














Kuartal 1 


| Jenis | Jumlahtaku | Modal | Total | 





5x30x3-450 | 2.800 1.260.000 


Minuman B | 2x30x3=180 270.000 
Minuman C | 8x 30 x 3 = 720 1.368.000 








Minuman D | 1x 30 x 3 = 90 315.000 


Modal pemilik warung untuk memiliki sejumlah minuman 
adalah sebesar Rp3.213.ooo. Angka itu biasa disebut seba- 
gai beban pokok penjualan atau COGS atau HPP. Setelah 
mendapatkan pendapatan dan beban pokok penjualannya, 
kita bisa dapatkan angka selanjutnya, yaitu laba kotor. Maka, 
laba kotor/gross profit pemilik warung adalah 3.690.000 - 
3.213.000 = 477.000. 





Di luar jual dan beli minuman, pemilik warung tentu harus 
membayar biaya lain, seperti biaya air bersih sebesar 
Rp100.000 dan biaya listrik sebesar Rp100.000. Setelah 
dikurangi biaya-biaya baru bisa didapat laba bersihnya. 
Supaya lebih terbayang, mari kita buat tabel dan laporan 
sederhana. 


Pendapatan 





Beban pokok penjualan 
Laba kotor 477.000 
Beban air bersih (100.000) 











INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 















Beban listrik (100.000) 


Laba sebelum pajak 277.000 
penghasilan 

Beban pajak penghasilan (36.900) 
Laba periode berjalan 240.100 


Pada sebagian laporan keuangan, ‘biaya’ kadang juga ditulis 
sebagai ‘beban’ atau cost dalam bahasa Inggris. 


Di bagian awal ini kita telah mendapati beberapa istilah yang 
perlu kita akrabkan di telinga dan mata kita, yaitu: 

1. Revenue, yaitu pendapatan, Rp3.690.000 

2. Cost of Good Sole (COGS), atau harga pokok penjualan 
atau beban pokok penjualan, Rp3.213.000 

Gross profit, yaitu keuntungan dari penjualan, Rp477.000 
Cost, atau biaya lainnya, Rp100.000 x 2 

Net profit, yaitu keuntungan bersih setelah dikurangi bia- 
ya dan pajak, Rp240.100 








DP 


Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, kita 
juga perlu membayar pajak. Bagaimana perhitungannya? 
Perhitungan pajak penghasilan setiap perusahaan dan indi- 
vidu bisa saja berbeda. Dengan menggunakan pendekatan 
1% pajak penghasilan dari total pendapatan (karena pemilik 





APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 














 — =m 
O — 














warung masih dikategorikan sebagai UMKM), maka pajak 
yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp36.900, yang ber- 
asal dari Rp3.690.000 x 1% sebagai tarif pajak. Jadi, selama 
periode 3 bulan pemilik warung akan mendapatkan laba ber- 
sih sebesar Rp240.100, yang didapat dari laba sebelum pajak 
dikurangi pajak, yaitu Rp277.000 - Rp36.900. 


Begitulah kira-kira ilustrasi pencatatan laporan keuangan. 
Contoh di atas merupakan laporan rugi-laba, salah satu dari 
bagian laporan keuangan. Berbicara soal laporan keuangan 
perusahaan yang sahamnya akan kita beli, ada baiknya kita 
buka website BEI (www.IDX.co.id). Anda akan menemukan 
halaman utama website Bursa Efek Indonesia seperti ini: 





INVESTR 


Di manakah laporan keuangan perusahaan yang ter-listing di 
bursa berada? Silakan lihat menu di sisi kiri dan bagian peru- 


InVESTRSI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 




















sahaan tercatat kemudian lalu klik menu ‘Laporan Keuangan 
& Tahunan’: 


Argia raa h 
"ein pu 


Ae rami Pana 


Pra de Tej aa 





Maka Anda akan dibawa masuk kepada sebuah halaman 
seperti ini: 


Ll ah, ie LA, Ta TE + ee LL et 








APA YANG KITA DAPAT 









DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


























E 
—— —— 


Tibalah Anda di halaman yang akan memberikan 'skor per- 


tandingan' agar Anda dapat mengambil keputusan membeli 
atau menjual sebuah saham perusahaan. Anda tinggal me- 
milih tahun dan jenis laporan keuangan serta, tentunya, per- 
usahaan yang laporan keuangannya ingin Anda lihat. 


Pada database yang terdapat di BEI, kita hanya bisa menda- 
patkan laporan keuangan dari tahun 2007 sampai 2015. Di 
sana kita dapat memilih periode yang kita inginkan, apakah 
kuartal |, kuartal Il, atau selama 1 tahun. 


Selain laporan keuangan, kita juga bisa dapatkan laporan 
tahunannya. Apa perbedaannya? Laporan tahunan berisi 
penjelasan yang lengkap tidak hanya mengenai kondisi ke- 
uangan saja. Laporan keuangan sendiri termasuk salah satu 
bagian dari laporan tahunan. Namun, karena namanya ta- 
hunan, tentu saja laporan keuangan yang ada pada laporan 
tahunan itu hanya memiliki periode satu tahun, bukan per 
kuartal. 


Adakah cara lain untuk mendapatkan laporan keuangan? 
Ada, dengan mengunjungi website perusahaan yang ber- 
sangkutan. Berikut adalah contoh halaman website salah 
satu perusahaan yang ter-listing di BEI (go public atau Tbk.): 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 




















— 


el 


Gambar 1.4 Halaman Website Astra Agro Lestari (AALI) pada bagian 
Financial Statement 


Mari kita mulai belajar dari Bab 1, Anda siap? Baiklah! Apa 
saja kira-kira isi laporan keuangan tersebut? Laporan keu- 
angan yang dibuat secara resmi dan berlaku secara nasional 
serta internasional biasanya memiliki lima bagian utama, 
yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan 
arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas lapor- 
an keuangan. 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 















LAWE IM. PORI KIELUAMG UM 
HAMBA MIA MAH 
Tl DÉSEMIES 2914 DAN 2813 


[DT EU DEP Ap AN os C] 


Aras on LGT 
SE 


E 


DEVE RD 2391807 
Goode 
gran ratan pita 
kami kaden 
Term gest maaa Ges 


TOTAL rët 


BT BATAN AGAN LESTER Tha 
DAN EMTITAR ARELLANO E. 


Lampiran UI Sekutu 


201,581 


CONSOLIDATED STATEMENTS OF 
PIMA PASTI 


d! DÉCÉMAER 2914 ANG Tera 


qgupewsne m manens OF MENPAN, A SR] 


ca bd 


Gambar 1.5 Laporan Neraca PT Astra Agro Lestari Tbk. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


















Hi ASTRA AGRADO LEST AA TDI 
DN FHTITÀS ANARAD SUSAR 


LAPCORAH LAMA MAGI ROMPREHENWTIF CONZOLIDATEO STATEMENTS OV 
er re Ima SAN COM PAP Har COMA 
ENTER TAHUN TANG BERAKINA FOR THE TEARS EMDED 
31 DEIEWMSER, 2614 DAH 2013 H DECEMBEN 214 AND 2003 
(erty lahan dalam kalar Bal, kent Srp ió ¡Sue de EEG of upian, miss ee 
Lamy inter 
Calalani 
=H Ma — nu 
EDLA PHTI MAIN An us vy MAR rëvëtang 
Bean pos os pendapatan 1,244427 207 LAO Cost of rerama 
Laba bru — ¿HL AL Cross prod 
E A w 
Bet: umam dan Sian Pas HI ¿Sn Bas) DIE 
Batuan penuaan BM Z. LMT) LS el 
Cara es) qu (es) GM 
KAELL. San Nae 23 ASA re PonWgn o KO. nac 
Ae y KAKA heed core 
Biet ata haad: beni ha PP akad AP 
Gada COL DEIS EA MIN 2&8 aly controle d entity 
Läp OP SE pa d KH CEL MH 
ALE TE TE 
Laba belum EA, peral 1391796 28087] Pear betes (remang ur 
Pas pasa Dengan HA 29.0723 ee) Zeg Ge A 
MAA LARIT 155.000 Err or isa ri 
| Lana kai LENA SANGAN BAT EN Dote 
gan emang a arn MAR "em 24704 A apri (cr bears 
pegada” Senat — ln | m 2 1 1280 Fide cote Där 
— kanan — ¿L 
Toba Le Loreena em wl Tota Compre tapr riki inc cuc 
Laba yang En diri 
Peat: aa a 
Tatik Carum apaan H af 1,801,307 Curs Steeg 
Renee rorperger Sal JALAN 1591 Jezortofroree 
H kakal ei, 

Tefal Lab kisaran Poo! come prater Ana goung 
dapat a triada vire denada mg 
PETHE HUI C wA LUE T4 UENIT Cane CT DIOS 
acr Era n mip cd ILE Tj i125 tiei 

—— — 
LM per KUNU COMER SUE &gmen mer pw 
Puan parah — ll cac Lal Paro 


Gambar 1.6 Laporan Laba Rugi PT Astra Agro Lestari Tbk. 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 








PLOZ 1803090 LE Je 22UBPG 
SPUD USED (aio'sro't) 


p102 Arenuer | je uneg 
nu 


SES IS 


£L02 490143280 LE je SURE 


QL 83521 0J8y e3sy 1d Seyny3 ueueqnaeg ueiode1 CL sequiey 


Wren Wr Wer eon Wer o UC — rm 
je ag 10) UA TIKET «GS IC oo NUT — 


(zez'eve) . - = "E 
K1 993 


KN (zzz eve) 


UST EL Z09'768'6 DS 154 EIE "LOL 


ERT Br Wee XD wo o UU o tina 
sek ag sj RUU TRET Ko TT oo Kw — 








PLOZ Jagwasag Iç opes 
ueretieq mu) psuayasdwoy eqe? 
SEN vapna 


PUE penuer | opes 
n 


£102 saawasag Le opes 
uerelieg unue} psuayasdwoy ege? 
sex uapa 


£L0z uenuer | opres 
mc 


Sep USED mee) (reesa) ECH (297'236) FER 
ES Leer 1 je soueeg IESSE Ter KE 61162016 £04'000'8 DS 15) GK CH 
Zeen? ELI Fi a Wako “ine uped “Ou serong 
mme ee Bano guo» vow mol MOORD unes —  eëuepeog mvonppy Augue» DOW eme? 
Mepusbusdudu Um pegi OPIS maap Rpou 
uetuquedey uerge, 


(pajejs esiwuaujo ssajun 'yerdny jo suoi u! passaidx3) 


£402 ONY $107 H38W3230 1€ 
G3dN3 SUVIA 3H1 803 


ALINDI NI SIONYHI JO S1N3W31V1S Q31VGl10SNO2 


ainpayos £ uendwe] 


S3ISVIGISENS ONVIAWNV SVLILN3 NYO 
81 INV1S37 OYOV VULSV Ld 


(ue; uexeyeÁuip yenday "yeidny ueejní wejep ueyeje Aug) 


£102 NYG p10z N38W3S3Q |£ 
YIHAVY39 ONVA NNHVL MNLNN 


NVISVONOSNOA SVLINA3 NVHVENYIA NvHOdVT 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











PT ASTHMA AGRO LEST AR: TER 
DAN ENTITAS ANAK/AND 3ODJIOLRIES 


Lampkin 4 Bobe 


A KH AES HAS AA ALA AAA AFRO SPATS AF CAAH PA 
KAWITAN, TAHUN TANG BÉNJX KEN, POQ ME VE AFE ENDED 
SA OAT MATA Mid ñan M3 $1 ñ CF R: Papa AMD fiid 
(COPE TS JAA RU, RC DER SE uprg5580 m Tips OF Ern, o REY 
Lert 


—Hu a _ 


dnm tan dari ak irt na Caah feat Ps 
| OPIS ROV 
Eeer: Ari perunggu Wi Ohad 254 IT Recent from cuir 
OSI" Deo E Dë PATUT GË 70,588 Kea F FERR A 
eines: buda perisai Geht (11.080 ër: Ié TH Parana to pp OA 
Turkan Gë, ness aas; "791 v8) Payne nm gr us 
Penia ee Er eg 
wena uma mma SRA Zë "Erd: CHESS 
ANA LN. Fir Eë ere 32” WI CR TEWE AA fr 
run kaq dari Wf Gau Boer from 
Bea Arb TENANG 
esa EA aki? Wa (RAGA BAN) TALET: -H Aaen of Paud accidet 
Pear lama” pembiaran itat mI AI o paniykuna 
Peta rn” AS Papa for per zase oh 
wi Ana (208. 72€: 

Berambatan mesti pada pec genda dica dl diner Im 
ankara Gët, mo Big core d aromas 
Penambahan pec ar: SET - Lä š Adder of panna pendaftaran. 
Acus Lin cenuh yang dipan aiam usa Mp: pantun el 
Ara han dari ak iitaq Cash uwa from 

ai 
erat aa” DAUD" bari HEEM 1 EET EE Fepcteds finer baru loan 
Partus coa Satcher La [943 bas qaii sq) Eerad of cant takaran 
tara iE 515 és ME Perea oF bana äng 
Perbup acu Cu riera dm kepada Regrets of a ter ta 
LA" once gen aad giras RS ANM, Maag PPI 
Barry kra. Lä pecan moa . [at Payee? cf france cas 
Aum kam ter yang eer te für cans Two. rows Sy 
Jic PE E oL kd AINT ZC acted 
irit Mei ides "Ies TETEA 0 
kum isn stir [114.1265 Ast wi Cami and C ami acria za 
with fore Eñe of ram u" 
kak dan palara kia HI 101 P345 and Qui 
Bän dan dera kae pada Cash ang 44 Agere wig. 
wee bur Kisi risa] 327. ea an hee bengawan of om yaan 
el — apa end oF ie year 


Gambar 1.8 Laporan Arus Kas PT Astra Agro Lestari Tbk. 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 












PT LETKA ACRO LEFT AAS Thi 
DUM EMTITAS AD $ 
Lampiran SAT Sohaduka 
—> CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN HOTEL TO THE CONTOLIDATED: 
KEMBUL KS BAH FINANCIAL ETATEMENTE 
YI DÉSENBER 3614 DÀN 2013 A1 DECEMBER 2074 ANO 2013 
genaue PPAR PONO Epe aa of opa, miqa t ccn 
4. MAD DAM SÉTARA KAN 4 CASS AND CAJA EQUIVALENTS 
— Hi. — HL... 
Ka — dnt — Hm Dat on hand 
man CH m NT 
Rupiah, LX 
PT Bana manya: P? Bana Kayan 
"m TM "Sch FRAI? ly kal 
Em KH vi ast kadanin Trik 
PT Bánh Viisa TER UE VEH PT Bad Leg Tha 
Pt Bana nan Of Bana 
Dista (maan Tur LELI 71 Gegen Kaler 
ET Fah Part edema To zm Pä PT Aank Pan diocesis Tos 
PT Dani Rabobank PT Bari Fazocens 
i raya DU 22515 Bi bs tens E a E 
Et en Anm Cor pana 
— Lg — li 
MI aan aug Fontgn 
er eru pi Leet “gi 
EA 1 Indica 
ET bach Pas dira T ash "hà PT Mand Fus ndosddii Fes 
PT BOA DÉZ maena se aya r? Bae DES NOME 
Pr HH Pr 
clc 3 E (Re 
et : of Tope aunt 
“ue 112 EI UFJ Lt 
BT Bach aboard. ET Bar Metode 
kober rational darani a 7$ 1313 ` Fëengitog boom a 
Bast äus — | | —— HÀ ten ag 
— E AN 
Depot Praha Tira apar 
VUE KAI are gary 
"pan 
ST Be Om cee TOI A — SSS GT Bana Eum mone Es 
(Pinal karatan Atar Barry 
(mat Catatan s] — Hu LL Vit (be Nata Bi 
EL — ECH 


Gambar 1.9 Catatan Atas Laporan Keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 








Itulah kelima contoh bagian utama. Jika Anda menemukan 
kata ‘Konsolidasian’, hal itu berarti perusahaan yang sedang 


Anda lihat merupakan perusahaan holding atau memiliki anak 
perusahaan yang laporan keuangan anak perusahaannya di- 
masukkan ke dalam laporan keuangan induk perusahaan. 


PT Astra Agro Lestari Tbk., termasuk ke dalam perusahaan 
holding. Apa Anda merasa kurang familier dengan perusaha- 
an ini? Bisa jadi Astra Agro Lestari tidak akrab di telinga Anda. 
Namun, bagaimana jika saya menyebutkan dan mengambil 
laporan keuangan konsolidasian yang 99% orang Indonesia 
pasti mengetahuinya—semoga Anda bukan yang 1%-nya— 
yaitu PT Astra International Indonesia Tbk. yang menjual 
produk otomotif mulai dari Honda sampai Toyota: 


—— F 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 








SENEN 
 — — 








FT ASTRA INTERNATIONAL Tbk 
BAN ENTITAS AMARIANG SUB SDA RES 


CATATAN ATAS NÒTES TO 
LAPORAN KEUANGAN KOWEQOLIDASUAN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
1! DESEMBER 2014 DAN 2017 31 DECEMBER 2014 AND 2012 
nyatakan dalam maran Kusus. sExeresied A DENG of Hupah, 
Kecuali dinyatakan laun) aed? der, Jie) 
3 IMFORMAI UMUM Ganja f CENTRAL INFORMATION (ap 


Perubahan shuki permodalan (Lanjutan h} = Changes ira capital sirracéurwe (odol) 


Kebijakan a ahaam | Polip Corporate setor 


Pemecahan nie pomana saham Gan Hp 507 | 2012 | Changes m par value Pom Ap 300 (AT 


aan fake Huwah! misa Hp f Rupiah) fo Rp 50 ¿Mal Rusiah) per sharp, 
[dalam saran Rumah) per sanam, yang hanging We number oof suta shares 
mangusah jum saham beredar dan from 4,048,333, 214 nearer w 
A 248.383.314 saam "nad 40. 457,227 740 shares 








BILAHI 553,140 
Seluruh saham Perserean la^ diamakan Af of the Company sud shares are 
paca Burka Efek päzeag3 listed ón e Indonesia Stack 'echange 
gd Siruklur Grup d The Group Siracšurm 
Contains 
kegiatan 
itzorramc ni ad^ 
Cammenos Penantasa 
mun ud Senn 
cornea Pei 
Ope ae o owmen 
2414 301) 
FNTITÀS BAR RUP S" ] 
LS 
BT "bk IWA KC DO KC 1 Wa 1,550 
PT khai Trucs mdonesia "uu TERS TES Mt an 
OT Mira Circe Tra " (pat BCE soon 14,581 12618 
PT Gaya Motor Va FR DÉI EI M3 Mi 
OT mr Por ont "ge "o GEI tee en 
ET Esas | Mäzen apan wan AS VE) a maa 
irt tana Gas vay Tz "uuo Tec 371 = 
ET hes nantes EL] shad 15 63 3 
PT ATA sapa Tu ra VTT E] an 
JELA RENANG AN PAN SEES 
iri a KA een TZ LIII was. Véi 1 
PT Federal e= sorah Pranot 1505 mod — 45556 ur ims 
irt Nanya wun mea * Ter MD Lou "o 17,314 
BT As Mut Pinares 3864 wW an 10658 
OT ar ew Proce” ngan BÉ. 74 100.00 ncm Mox 
PT sispa Pertama P 1553 155 T. 1565 89 Mh 
irf CURE FIERA CHENG "POE" Tea BA weg E Tin 
BT Seach Shanti Seda Para” 1558 GK Kam TH ma 
PT Akri Ara Dana 1461 an an KU! LO 
BT Garza Era Sedia d) [= aTa a] Kam 1417 1/05 
PT Maba Graha ara 2213 ER Gë Tex za Ki 


Gambar 1.10 Struktur Grup PT Astra International Tbk. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 




















PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk 
DAN LMTIT AS ANARANG SULSIMANIL 5 


CATATAN ATAS 

LAPORAN KELANGAN KONSCOLIDASIAN 
31 DESEMBER 2014 DAN 1013 
[Disyaralcan cade maran Bapan, 

kedua dnyalakan lan) 


1 IHFÜRMASILUMLUM (anjuran) 
d ` Sulit Dram flaris) 


NOTES TC 
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 


3i DECEMBER 2014 AND 013 
(Expressed em biyas of Rupiah, 


GENERAL INFORM A TAN ponme) 


do The Group Sect (oon) 


wens otherwise stalin! 





ËNEIE AS NEIES". 
ALAT BERAT DAN PERT AME ANG ANI 
HEAVY ECCIPMENT AND MARG 
BT Leid Têmon Tik” Dk 
PT Pameran hunian" 1150 
AnR i 
PT AE AR Len TIR ma 
INFRARETRUKTUR. LOGE TIK DAN 
LAMA TA PERAS PLT RAGE, 
LOGISTE: AND Orne 
PT Gene Aniaya " "no 
ET hir aoi Mosaic © 1508 
PT Fire hiutapmdaca Jew 
OT iya Vanam yk” kL 
PT rara Asra mi 
PT araa Karya" 2008 
SI BANI OPUS PAN eee a 
awtu n 8 
TEKBOL Ceza INF AMA 
IECAMA TON TECHNOL DCK 
ET hara Gain The * nu 


Gambar 1.11 Struktur Grup (Lanjutan) PT Astra Internasional Tbk. 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


1638 


1,431 








Ya! Dapat kita lihat, PT Astra Internasional Tbk., memiliki ba- 
nyak sekali anak usaha seperti PT United Tractors Tbk., dan 
PT Astra Honda Motor. Namun, kepemilikannya tidak dipe- 
gang 100% oleh PT Astra International Tbk. Hal ini dapat kita 
ketahui dari kolom “Persentase Kepemilikan Efektif” pada 
gambar di atas. 


Kita ambil contoh, yaitu PT United Tractors Tbk. Dalam gam- 
bar pada halaman sebelumnya, pada Desember 2014, persen- 
tase kepemilikan efektif PT Astra International Tbk., atas PT 
United Tractors Tbk., hanya sebesar 59,504. Sisanya dimiliki 
siapa ya? Sekarang, mari kita lihat laporan keuangan milik PT 


United Tractors Tbk. 


PT UNITED TRACTORS Tbk 
DAN ENTITAS ANAK AND SUSI ES 


Lampiran ETA Estela 


CATATAN ATAR 


KELAMIAH KOHSOLIDASLAN 
DLSLMISLH 3014 DAM 2013 


VDe-rëtah an dam niaan Para 
kecusi drremakan len | 


i 


— m 


MODAL SAHAM 


Saran heel Awun Persaraan pada 


ngga 3! Berak IDH dan 2013 berdansa kan 
ia yet Dn Deh PT Boumicadusn Serba 
[lak incocema dan PT Raya Sanam Fegaira 
malah tenaga Berdi iT 







Lë Ires LL Crita 
Lamar | 3 
kesuma kar Zen ts) 


ar 


NOTES TO 

THE CONSOLIDATED FINANCIAL ETATEMENTE 
PI DECOMOLO 2014 AND JOLI 

IE eciam n ombeni of ara. 


anda ratna Cinta 


SMART CAPITAL 


The compoanscn of absen ac at 31 Decemûer 
2014 ang 29123 based en De rajata rr by PT 
Kuman Tea Ela Ser der ET Mya 
Saham Segi we ac thoes 


Gambar 1.12 Daftar Pemegang Saham PT United Tractors Tbk. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 



















Ternyata sisa 40,50% itu masih terbagi lagi menjadi beberapa 
bagian. Ada yang dimiliki komisaris perusahaan, wakil presi- 
den direktur, direktur, dan lainnya. Kepemilikan masyarakat 
termasuk di dalam kategori “Lain-lain”. 


Namun, apakah menurut Anda PT Astra International Tbk., 
hanya memiliki anak usaha seperti terlihat pada gambar di 
atas? Mungkin Anda pernah mendengar bahwa PT Bank Per- 
mata Tbk., pun milik Astra. Anda juga pasti tahu kalau PT As- 
tra Honda Motor juga milik Astra. Dari namanya saja sudah 
mengandung kata “Astra”. Lantas, mengapa yang lain tidak 
terdapat pada daftar di gambar itu? Mari kita lihat gambar 
lain yang pastinya akan menjawab pertanyaan tadi. 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 


—— 











SENEN 
 — 


Ti. INVESTMENTS IN JOINTLY CONTROLLED 


ENTITAS 


11. INVESTASI PADA PENGENDALIAN BERSAMA 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 
— —N — 








UE 585 E 042350 PRARARARETI 


LW 


nv nq 


us £ giari eg er 


ia 


ih hi 5 IRIE AR GRATER AE =i 


hi ET DECKT 





n i 
E 


il | 


TEH 
i; Si 
dat 





Gambar 1.13 Investasi Pada Pengendalian Bersama PT Astra International Tbk. 











Aha! Ada nama PT Astra Honda Motor, PT Astra Auto Fi- 
nance, PT Bank Permata Tbk., dan lainnya. Namun menga- 
pa perusahaan-perusahaan ini terpisah dari daftar yang lain? 
Batas minimal sebuah perusahaan yang dikonsolidasikan ke 
perusahaan lainnya adalah jika si perusahaan induk memiliki 
persentase kepemilikan lebih atau sama dengan 51%, dengan 
pengecualian. 


Bila kita lihat pada gambar di atas, ada tiga perusahaan yang 
dimiliki oleh PT Astra International Tbk., dengan persentase 
kepemilikan lebih dari 50%, yaitu PT Toyota Astra Motor (51%), 
PT Astra Auto Finance (53,75%), dan PT Brahmayasa Bahtera 
(60%). Ketiga perusahaan itu masuk dalam pengecualian yang 
meskipun kepemilikannya lebih atau sama dengan 51%, ketiga- 
nya merupakan perusahaan di bawah pengendalian bersama 
yang seluruh keputusan bersifat strategis harus disetujui oleh 
semua pemegang saham. Anda dapat membaca penjelasan 
ini pada keterangan c di bawah tabel pada Gambar 1.10. 


Kira-kira apa gunanya kita mengetahui hal-hal itu? Tentu saja 
berguna, apalagi jika kita sedang menganalisis laporan keu- 
angan dari sebuah perusahaan konglomerat seperti PT Astra 
International Tbk., sebab pendapatan perusahaan konglo- 
merat atau perusahaan holding terdiri dari konsolidasi pen- 
dapatan anak usahanya. Itu sebabnya kinerja anak usaha 
akan sangat berpengaruh. 


Lalu bagaimana kita tahu seberapa besar kontribusi sebuah 
anak usaha terhadap holding-nya? Tidak perlu pusing, kita 
dapat langsung melihat laporan keuangan perusahaan hol- 
ding itu. Mari, kita pakai lagi PT Astra International Tbk. (Se- 
moga Anda tidak bosan ©). 


APA YANG KITA DAPAT DARI MENCATAT TRANSAKSI KEUANGAN? 














LL eq 
=a 
id 
= 








INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 





? 








c 

Š 

€ 

a 

y 

D 

Y 

wi 

š 

*4q1 |euoneuuəluil PAISY Ld eped uisiəg ue3edepuag Isnquiuoy Srt Jequien = 

= 

= 

‘ ‘ i n t t t t a 

anuana! Jen LOL LOZ uec e) CH € 58168 90€ 91 OLE EG 8845) 1980} ylsiag uejedepueg 2 

ui 

peiepijosuo;) uoneumya — Abojouyda) Sieg sseuisnquby buru SƏ3JA9S ` @ANOWIOINY = 

fue|sepljosuoy 18101 uopeuuoju  pueonsi6o| — ¡stusiquby  puejzuawdimbe ` pue ` euo0 & 
seua Nseuuojur  amonyseyuj Aneay jueBuenay 

yejunp iBojouyay fekuurej jueBuequieped esef £ 

uep ynsibo| uep yesad Yeng S 

"man ep YU] E 

DI x 

° 

= 

> 

a 

a 

< 






———— 
— = 





Dari gambar di atas, dapat kita lihat dari sisi pendapatan 
bersih siapa yang memberikan kontributor terbesar, yaitu 


sektor otomotif. Sayangnya, kita tidak bisa mengetahui le- 
bih detail perusahaan otomotif milik Astra yang mana yang 
paling berjasa. Hal itu baru bisa kita dapatkan bila kita memi- 
liki rincian akuntansi milik perusahaan dengan cara meminta 
langsung kepada pihak PT Astra International Tbk. 


Kira-kira, seperti itulah gambaran singkat mengenai perusa- 
haan holding dan anak perusahaannya. Sekarang kita akan 
masuk ke hal yang lebih spesifik, yaitu membahas laporan 
keuangan yang sebelumnya sudah kita lihat satu per satu. 
Untuk pembahasannya sendiri, kita akan bahas tiga laporan 
yang paling penting, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, 
dan laporan arus kas. 


Sampai bertemu di Bab 2! 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNI 

















Bab 2 

Manfaat Mengetahui 
Untung/Rugi Suatu 
Perusahaan 











ada bab sebelumnya, kita sudah lihat beberapa laporan 

keuangan milik PT Astra Agro Lestari Tbk. Lalu, kira-kira, 
mana yang merupakan laporan laba rugi? Berikut akan kami 
sajikan kembali laporan laba ruginya. 


LAPORAN LARA RAN SCRE REE acer CONSOLIDATED STATEMENTS OF 





Ped pM". quern WEEN ANM 17400 AM? "EUER 
Dale, maba, mnnera JERSE AIT 21:5 MALOS Cea of "remm 
Laha brum Bh Ii ihi ren pende 
Gerar ar aoe 
Deen rar Ek: armare ease | (5e paci tperper 
Tacan pui paca UW Beer ad pisi MI) ^ Pua 
Bawa Penara Ka 229 pan ony 
kan (kapi AL LA ALA [MANG im piat THY E rou en 
3n 3 1L dren masa 
pre tamara wat zm AN pni mide d 
Laman sah ` — or — aw Dart het 
ALIS LEH DEST: 
Lu Setahun pdi Ierd 1085 000 004.071 Prod beter Patra wi 
Been pagará rege: LE Lei da Ta TED bera ar memar 
(ataa (ges berjalan. ii T Xn Poli for fe peta 
arreter Lert De componente reg 
baten eun ung aja Te 21$ Lr id 
Paja penghasilan war La Uc Ludo Deiere? nome tai 
— A HN 
plas Litas opera A meli fale! competing mama 
baha yang EN dan A i i 
Prof sanak ge 
da Per arar oes LE ub rg Caper? Cf Bag a 
t'a iria" gi — i. | gili foun Fre 
4 £2: E] ñ Ka KC 
"eg laba kompre pang Tom poof eo 
kepada: i 
2404 15% ngakin sauna of Fe Tigang 
“ering rune d 144500 nto] e> curirufayp rir nisa 
Lais pe ELEA Tapa re 5 Eum 
Pará perah beli ix 1 10m "Béi sanat 


Gambar 2.1 Laporan Laba Rugi PT Astra Agro Lestari Tbk. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 




















Mengapa pendapatan bersihnya hanya Rp16.305.831 saja, 
ya? Kecil sekali bukan? Jangan-jangan salah ketik? Tentu saja 


bukan salah ketik. Sebelum memeriksa satu per satu ang- 
ka pada laporan tersebut, mari kita lihat dahulu satuan apa 
yang digunakan angka-angka pada laporan itu, yaitu juta ru- 
piah. Hal itu terlihat pada bagian atas laporan. Dengan begi- 
tu, pendapatan bersihnya bukanlah 16,3 juta rupiah, melain- 
kan 16,3 triliun rupiah. 


Rp16.305.831 x satuan = Rp16.305.831 x 1.000.000 
= Rp16.305.831.000.000 


Biasanya, pada sebuah laporan laba rugi, terdapat dua peri- 
ode yang digunakan untuk melihat perkembangannya. Mi- 
salnya, pada laporan ini, kita menggunakan periode tahun 
2013 dan 2014. 


Adanya dua periode tersebut membuat kita lebih mudah un- 
tuk membandingkan, apakah perusahaan ini lebih maju atau 
lebih mundur dari tahun sebelumnya. Jika dilihat secara se- 
pintas, jelas bahwa pendapatan PT Astra Agro Lestari Tbk., 
meningkat dari tahun sebelumnya (2013). Namun kita harus 
lihat dahulu seberapa besar peningkatan itu dalam persenta- 
se. Caranya mudah, adalah: 


Pendapatan tahun tersebut 
Pendapatan tahun sebelumnya 





Dari laporan di atas, kita dapat menghitung dengan rumus 
tersebut seberapa besar persentase peningkatan pendapat- 
annya. Setelah dihitung didapatlah (16.305.831/12.674.999) 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 











- 1 = 0,286456196, yang jika kita sederhanakan menjadi 2 
angka di belakang koma menjadi sekitar 28,65%. Cukup be- 
sar bukan peningkatannya? 


Nanti dulu! Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa 28,65% 
adalah besar? Baiklah, saya tekankan, jangan mengatakan 
besar atau kecil sebuah hasil jika TIDAK MEMILIKI DASAR 
PEMBANDING. 


Salah satu cara menentukan besar kecilnya peningkatan per- 
sentase adalah dengan melihat “toko sebelah’ alias pesaing 
atau kompetitornya. Siapakah kompetitor PT Astra Agro 
Lestari Tbk? Berikut kami tampilkan salah satu kompetitor 
terdekat PT Astra Agro Lestari Tbk. 


Jika kita lihat pada tahun 2013, PT Salim Ivomas Pratama 
Tbk., memiliki pendapatan yang sedikit lebih besar daripa- 
da PT Astra Agro Lestari Tbk. Namun, ternyata mereka tidak 
dapat meningkatkan pendapatannya pada tahun 2014. Hal 
itu bisa dilihat dari peningkatannya yang sangat kecil, yaitu 
(14.962.727/13.279.778) - 1 = 0,12673020 atau sekitar 12,674 
saja. 


Dari analisis kecil tersebut dapat kita ambil kesimpulan bah- 
wa pada tahun 2014, PT Astra Agro Lestari Tbk., lebih supe- 
rior karena dapat meningkatkan pendapatan yang cukup 
signifikan. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 




















PT SALIM NUNAS PRATAMA TIK 
DAN FNTITAS ANAKHTA 
LAPORAN LABA RUOPKOMPREHEMEEE 
EDNSDL IAMAN 
Una Tahun yang Barr abba peda Tanggal 

> 31 Desember 2014 
sajikan dalam Jutaan Rupiah. 
Kecuali Drog zb an Lain 


Lehr Sonar prg dapat 
SEA FOR [ingka parar 





sca et 
miei 
(12 83) 
TER HA 
purr Stat 
LERNI 


PT SALN VORAS PRATAMA MIK 


COMM TA NT KET FILUM] 
Fer da Year Erdei Decerbe: 31, 2014 
Errr in Mülong of Rupiah, 
Driaan Teheran Alat 


I AS BET 


? 54A EST 
[31.535 
IEN Ea) 

Me Tis 
[158 awi 
Ler 
Kad 
"TU 
padi 
834 Së 
Pera 


Lt ee 
THEE 
—— . > 
SES 


Saka 
CEE DS OUS BEAN 
Grane prot 
5 aoc OTAN qu. 
WG oc Imp 
DI ED 


Bad D 


Gambar 2.2 Laporan Laba Rugi PT Salim Ivomas Pratama Tbk. 








MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 











Setelah membahas bagian pendapatan, mari kita bahas poin 
selanjutnya, yaitu laba usaha atau gross profit. Kenapa bagi- 
an beban pokok penjualan atau cost of goods sold atau cost 
of revenue tidak dibahas? Sebab dengan membahas gross 
profit, kita juga sudah membahas beban pokok penjualan- 
nya. Kok bisa? Mari sama-sama kita lihat kembali laporan ke- 
uangan PT Astra Agro Lestari Tbk., khusus di bagian gross 


profit. 
LAPORAN LABA RUGI ROMPREHEN SIF CONZOLIDATEO STATEMENTS OF 
SONIA MN COMPREHENSIVE INTOME 
UNTUK TAHUN YANG BER ANM FOR THE YEARS ENDED 
21 DESEMBER 5014 DAN 2013 ir DECEMBER 2044 AND 2073 
(Dita dalam jutaan ag esca day agen ¡Expresa z mona of Rupiah, unies offense 
lawn] Med 
Cana 
— A4 Matan 32003 — 
Pendapatan bersin BABA 2226 12674 S99 Net Ra 
Beton poros pendapatan NETTE — 250.964) Cost of revenue 
Lang brune 3551,74 AS Groas prom 


Gambar 2.3 Laporan Laba Rugi PT Astra Agro Lestari Tbk. 


Untuk mengetahui apakah beban pokok pendapatan di ta- 
hun 2014 meningkat atau tidak, kita dapat mencari tahu be- 
sar persentase laba brutonya. Pada tahun 2014, laba bruto 
PT Astra Agro Lestari Tbk., adalah (4.951.794/16.305.831) — 1 
= 0,3036824 atau 30,37%. Sedangkan pada tahun 2013, laba 
brutonya adalah (4.081.935/12.674.999) - 1 = 0,3220462 atau 
32,21%. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNI 











Be ` 
mms — 








aT. 


Ternyata persentase laba brutonya menurun dari 32,215 
menjadi 30,37% pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan 
bahwa meski pendapatannya naik, beban pokok pendapat- 
annya ikut naik dengan persentase kenaikan yang lebih be- 


sar daripada persentase kenaikan pendapatannya. 


Persentase laba bruto ini merupakan salah satu rasio yang 
banyak dipakai dalam menganalisis sebuah perusahaan. Se- 
buah perusahaan disebut lebih baik dari sisi laba bruto jika 
perusahaan itu memiliki rasio laba bruto yang lebih tinggi 
daripada kompetitornya. Hal itu berarti dengan menjual pro- 
duk dan harga yang relatif sama, mereka dapat memproduk- 
si barang yang sama dengan harga lebih murah. Dikatakan 
relatif karena walaupun berada di industri yang sama, kom- 
posisi pendapatannya tidak selalu sama. 


Jika Anda penasaran seperti apa komponen beban pokok 
pendapatan dari PT Astra Agro Lestari Tbk., mari kita lihat di 
Catatan atas Laporan Keuangan nomor 27. 





BEBAN POKOK PENDAPATAN IT. COST OF REVENUE 
— Mà _ — A 
Beban poiss berdasarkan what Gast of peoducbon £y mature 
Penggunaan Bahan bau dan Fr malen utut cur 
biaya pengolahan & 987 TET & 634 ETA proceszing coss 
Benya panen dan Arising and rapa Meri 
p=wrestituyr km 26594 me 231043 ögat 
Peran £a 387 482 XI Deprea 
Parret ardido dan Mradiructure Panen 
peralatan Lera OS 190 AT5 111 an eS 


Gag dan besean kanya 
Perbuatan dan Ferien patr 
Laman 





Gambar 2.4 Beban Pokok Pendapatan PT Astra Agro Lestari Tbk. 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


——T 





194,798 Salares and employee benais 
10% QUA Fücfry recur deu andere 
KE, tera 


Jumizii beban produksi 11,523,508. B325 118 Total production onsht 


— 
ee 





Sebentar ... sebentar. Tampaknya, bab ini terasa terlalu 
cepat bagi Anda yang sangat awam. Baiklah, izinkan saya 
membuat sebuah ilustrasi sederhana agar semua bahasa ke- 
uangan ini tidak membuat Anda semakin ruwet. Tarik napas 
... buang... dan mari kita ulang. 














Tentu Anda tahu berapa banyak jenis air mineral yang 
dijual saat ini. BUANYAAAAKKK banget...! Katakanlah, 
dalam satu rak, Anda mendapati lima merek produk air 
mineral, yang memiliki kesamaan harga, yaitu Rp2.500. 


Pertanyaan saya, apakah yang memproduksi, alias pro- 
dusen, air mineral itu memiliki keuntungan yang sama? 
Jawabannya adalah besar kemungkinan tidak sama. Kok 
bisa? Sebab, sekalipun produknya sama, banyak faktor 
yang menyebabkan sebotol air mineral bisa terpajang di 
rak pasar swalayan. 


Bila semua air mineral itu masing-masing terjual 10 bo- 
tol, kelima produsen tersebut mengantongi Rp25.000 
sebagai pendapatan, betul? Bila produsen pertama me- 
miliki pekerja untuk memproduksi air mineral sebanyak 
3 orang, sementara produsen kedua mempekerjakan 5 
orang, tentunya beban atau biaya terhadap air mineral 
yang dijual berbeda. 


Itulah yang dikenal sebagai komponen beban pokok 
pendapatan. 





INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















Apakah menurut Anda laba bruto perusahaan yang sudah me- 
lantai di bursa, pasti bagus? Apakah ada perusahaan yang laba 
brutonya sangat kecil? Sambil Anda menebak-nebak, saya 
akan berikan perusahaan yang laba brutonya sangat kecil. 


FT RSARAT NU STEEL (PER SER Tih 


PP FAA fat STEEL PERE tia 


ine Lois An: aed [en Yuka ea 
LAPORAN LANA BIC gue CORSOLIGATEOG STATEMENT Of 
KORRO TARIAN COMPOEMENSIVE COME 
Tahan Yang [larah Pada Tanggal ‘Year [red 
Ti Detamber 2014 31. 2014 
[Oral dalarn relma Dale AN Espa e armenie of LR Done: 
kera angalah an Use] WE (Tie Aree Lët 


Tana jang Menebar pum Tengah N aimi 

















caia 
ama a en 
; LITT 
PEAP ALTA WÉI IE dat aur ¡dd 
Kami 
binan Poss Perea tan midi Fan a 1 588 tii 
LEA Miu ritat ‘om 
Batan perú MAM TA d pa SE, 
Benar ve: dan rw FH? 438 masti KE 
Feta: E penuaan D Tt) 
m AT EE RIA 22400 niz 
- E] itm 43 MG 
Baran um LES fl tam; (E? p En 
Bigar rag dif acta MOUSE "245 " KE 
Bana 42 LE 
ILMU a NET, Mana aar jakt ar e 
Beban kemanan mara 1.21 BL el 
(AAP AAT] Papal pnm aum panan 
IMANF LAT] Piian Su 
RS " uum ET] 
Pisah paña. "ee dd naa "its 
ane Fan. ms (nimm p aan 
RK TAUN BERJALAN [v mm KT 
PEAS ATAN (DARAUF Ser LAH 
eet bara Lera umama a” 
| eme a z Mix x= mä In 
TOTAL Lai KALANE P rebana -ALi 
Tamu POR ZM qus aas masin 
RA TAHUN BEA v Agen 
DAPAT asi perau PULL 
Rec 154 TA GC 1155 pase 
Na rarya rp dnd Lau EE) d d 
Toten. IT miesi 


ab] SF mapu pN 
Ser om hieray of bpd Ki) 
Oier ucap 


CESAR MART 


LIEN Ae TUN wy AR 


Gambar 2.5 Laporan Laba Rugi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 






MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 








E —— 
— = 


Mari kita hitung bersama-sama berapa persen laba bruto 
perusahaan produsen besi dan baja plat merah ini di tahun 
2014. (41.142/1.868.845) x 100% = 2,2014666 atau 2,204 saja! 
Kira-kira mengapa bisa sekecil ini ya? 


Banyak faktor yang memengaruhi laba bruto perusahaan PT 
Krakatau Steel (Persero) Tbk. Salah satunya adalah banyak- 
nya besi dan baja impor khususnya dari China yang mem- 
banjiri pasar Indonesia. Apalagi besi dan baja yang diimpor 
memiliki harga jual di bawah harga jual rata-rata produsen 
di Indonesia. Hal itu mengakibatkan para produsen dalam 
negeri harus membatasi harga jual agar dapat bersaing. Pa- 
dahal, beban pokok pendapatan produsen dalam negeri ma- 
sih lebih mahal dibandingkan produsen dari China. Hal itulah 
yang mengakibatkan kecilnya laba bruto perusahaan besi 
dan baja di Indonesia. 


Oke, setelah membahas laba bruto, mari kita lanjutkan ke 
poin selanjutnya, yaitu selling, general, and administrative 
expenses (SGA Expenses). 


InVESTRSI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 























c 

a 

a 

=x 

a 

u 

g 

ul 

a 

E 

D 

wn 

5 

"201 1189597 oi8v 2e1}SY Ld sasuadx3 aAlIDIISIUILUPY pub YpJauan Buljjas 9:7 Jequien « 

o 

c 

(CZA (ost — E 

2 

jeu Sau £69 86 i£ — €rS 9r ulsiəq 'urer-uie 2 

Aug pajoguoo Aguiof - oraz Leg'oz seyqua ewessaq Upijepuabuad eped = 

JO sjjnsai jo BUS uisuaq sey seje ueibeg lu 

auiooui jsaraju| gco'gl DE 9LO'€Z ebunq uejiseubuag c 

jeu ‘sso; abueuoxa ubao (zg1'£vp) wz (og9'gzi) yisiaq ‘Suny yisijes ueibruay € 

1509 S0UBUIY (viv zz) ec  (080'96) ueeuepuad eÁbIg = 
sasuadxa buas (Lve'L6p) scr (989 '9pG) uejenfuad ueqəg E 

sasuadxa (cv0'986) Scc (evc'ceo) Isensiuluipe uep unu ueqag € 
ƏAJENSIUIUPE pue [BJauas) El 


















SGA EXPENSES 


Selling, General, and Administrative Expenses (SGA Expen- 
ses) biasanya terdiri atas beban, biaya, atau penghasilan lain 
di luar pendapatan dan beban pokok pendapatan. Secara 
umum, terdiri dari poin-poin seperti pada gambar di atas, 
yaitu beban umum dan administrasi, beban penjualan, ke- 
rugian selisih kurs, penghasilan bunga, dan lainnya. Namun 
tidak semua perusahaan memiliki isi yang sama. Coba kita 
lihat dari potongan laporan laba rugi PT Kalbe Farma Tbk. 


Untuk PT Kalbe Farma Tbk., satuan yang digunakan adalah 
per rupiah. Ada satu poin yang memiliki angka cukup besar, 
yaitu beban penelitian dan pengembangan. Beban ini pasti 
dimiliki oleh perusahaan farmasi karena mereka harus terus 
mengembangkan produk-produknya, seperti obat dan ma- 
kanan agar dapat menciptakan produk baru. Poin itu tidak 
terdapat pada PT Astra Agro Lestari Tbk., karena produk 
yang dijual tidak memerlukan penelitian secara rutin dengan 
biaya besar. 


Setelah mengetahui selling, general, and administrative 
expenses sebuah perusahaan, langkah selanjutnya adalah 
dengan mengurangkan laba bruto dengan SGA Expenses 
yang bernama “laba (rugi) sebelum pajak” atau “profit (loss) 
before tax” atau “earning (loss) before tax” (EBT). 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 




















QL euue4 eqjey Ld səsuədx3 ƏA1).13sIulLupv pup “p.1auan “Bullas /:z sequen 


Aus pajer2osse ay} JO SSOJ u! SIBUS (SSS Lt LEE C) 


euio2ui Dugeiedo 19410 
sesuadxa bunesado Japo 


auoJu! jseJaju| 
sabieyo jenueuy 
pue asuadxa Jsaajus 
asuadxa juawdojanap 
pue yoeasay 
asuadxa 
BANEJISIUIPE pue Jesauas 
asuadxa buas 


LOL ZC C10 95 
(871 ZEL 07619) 


828 001 Scr 0S 
(LLS Z80 Zr9 82) 


(p69 ot og SEL) 
(667 EES ZLS 94) 
(GL0'Se9 £62 OEZ p) 


2zernzuz (GEBL05 96972) 


9ELT PL WAOE 96716 
Wb 
SE LC (169696 19£'16) 
'g'nz'sz 


ve LT UE sez L99 196 69 
EE LZ Un (006°9S0°600°7S) 






cadcp, (606907524 Cru 
nac 


LE'LZ' HINZ (041162 18V 106) 


LE (095 4p9'€6£ 049 t) 
“LOVE NZ 


Iseisose semua Ibni seje usibeg 
eAuure| Isesado uejedepuaj 


eAuurej iseJado ueqeg 


ebunq uejiseubuag 
ueduenay uep ebunq ueqeg 


ueduegwabuad uep 
uenijeued uegag 
iseJisiuiupe uep uinun uegag 


uejenfued ueqeg 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 

















Mengapa ada kata “(rugi)”? Karena bisa saja setelah laba 
bruto dikurangi SGA Expenses hasilnya adalah rugi, alias per- 


usahaan tidak mampu membayar biaya-biaya lainnya selain 
beban pokok pendapatan. Seperti yang Anda lihat pada la- 
poran laba rugi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tadi. 


Namun, sebelum kita lanjutkan, ada satu poin yang biasanya 
juga menjadi acuan dalam menganalisis sebuah perusahaan. 
Poin ini adalah earning before interest and tax atau biasa di- 
singkat EBIT. EBIT dapat dikombinasikan dengan poin-poin 
lainnya untuk menjadi rasio keuangan yang baru. Rasio-rasio 
ini akan kita bahas di Bab 5 nanti. 


Bagaimana cara mencari EBIT? EBIT juga memiliki nama lain, 
yaitu operating profit atau laba operasi. Beberapa laporan 
laba rugi menampilkan secara gamblang berapa EBIT-nya, 
namun beberapa tidak. Cara mencari EBIT adalah dengan 
mengurangkan laba bruto dengan biaya-biaya operasional 
saja. Jadi, biaya atau beban seperti beban keuangan, pen- 
dapatan keuangan, rugi atau laba dari entitas asosiasi, laba 
atau rugi dari selisih kurs tidak dimasukkan. Agar lebih terba- 
yang dan mengerti, mari kita sama-sama mencari EBIT lapor- 
an laba rugi PT Astra Agro Lestari Tbk. 


EBIT pada tahun 2014 adalah laba bruto - beban umum dan 
administrasi - beban penjualan + lain-lain, bersih = 4.951.794 
— 682.548 - 546.886 + 146.543 = 3.868.903. 


EBIT = laba bruto - beban umum dan administrasi - beban 
penjualan + lain-lain 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











QL 1463581 OuBy Eis Ld ISny eqe7 uesode7 ueBUO}OY g'z Jequien 


Pu sawo 
Agus pagoquos Agurof 
403534 ja SEYS 
Susu daat 
jeu "or sue yoxa USOS 
3509 aaue 
sesusdka Bunias 
sesuedxs 


e^gegsmunupe pue [susc 


mosd ss010) 





£58 88 


Bz0'8l 
(za, Ett) 
(Fle c) 
(¿FE Lag) 
(zto'ges) 





SCD 180 


LE 
oraz 


az 





EFG arl 
LER Oé 


DITES 
(089'9z1) 
(080'96) 
{ogs'ars) 
Isis'zsa) 





pel Sok 


yag uge" 
SEIL EWESIS9 umijEpusBusd eped 
urseq sey seye ueiBeg 
ebung uejseuBusad 
ursiaq *siny yispas uelBruay 
ueeuepuesd eÁerg 
uejenfusd uegag 
ISEYSIUMUPE uep LUNN UE 


ojniq egen 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 




















Lalu apa gunanya EBIT? EBIT berguna untuk melihat apakah 


perusahaan mampu membayar beban keuangan dan beban 
pajak penghasilan yang merupakan sebuah kewajiban peru- 
sahaan. Beban keuangan biasanya adalah beban bunga pin- 
jaman atau pendanaan. Kemampuan ini dapat dilihat meng- 
gunakan salah satu rasio penting dalam menilai sebuah 
perusahaan, yaitu interest coverage yang rumusnya adalah 
sebagai berikut: 


EBIT 


interest coverage = —— —— 
interest payment 


Interest payment dapat kita lihat pada catatan laporan keu- 
angan nomor 29, seperti pada halaman di samping. 


Dengan EBIT sebesar 3.863.903 dan bunga pinjaman bank 
yang hanya 77.348, maka interest coverage-nya adalah 49,96. 
Angka ini tentu saja besar nilainya dan menandakan bahwa 
perusahaan ini tidak akan kesulitan dalam membayar biaya 
bunga pinjaman mereka. 


Selanjutnya, kita mencari laba tahun berjalan atau laba ber- 
sih atau net income, dengan mengurangi laba (rugi) sebelum 
pajak dengan beban pajak penghasilan. Dari net income kita 
juga bisa mendapatkan rasio lainnya yang biasa menjadi acu- 
an untuk analisis, yaitu net profit margin/NPM dengan mem- 
bagi laba tahun berjalan dengan pendapatan bersih. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 




















"Iq. 1187597 OIBY EIS Ld ueeuepuag eKeig 6:7 seqwe 


Fr Cut 








(tog) yueq JO JUSUNWWOD 060 9L cel 81 yueq SEUIISE) USU WOM 
sueo] YUPG JO ]SƏJƏ9]U| FC 9S 
eLoz pLoz 
LSOI FJINVNIF “62 NVVNVQON3d VAVIS "ei 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 














Laba tahun berjalan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari 
laporan laba rugi sebuah perusahaan. Laba tahun berjalan 
akan ditransfer ke laporan keuangan lainnya seperti laporan 
arus kas dan laporan neraca. Namun, ada satu hal yang tidak 
boleh ketinggalan di laporan laba rugi, yang biasanya terda- 
pat di bagian paling bawah laporan laba rugi, yaitu laba per 
saham. 


Laba per saham atau earning per share (EPS) menjadi salah 
satu poin dalam menganalisis laporan keuangan perusaha- 
an. Jika EPS perusahaan mengalami kenaikan yang baik di 
setiap tahunnya, hal ini menandakan perusahaan terus ber- 
kembang dan bertumbuh. Secara sederhana, EPS dihasilkan 
dari laba yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan di- 
bagi rata-rata tertimbang saham yang beredar. 


Wah, namanya keren dan panjang sekali ya? Jika membi- 
ngungkan, rata-rata tertimbang saham yang beredar dapat 
kita sederhanakan dengan melihat saham yang beredar di 
periode tersebut saja. Laba tersebut dapat dilihat pada bagi- 
an laporan laba rugi seperti gambar di samping. 


Sedangkan untuk mencari rata-rata tertimbang saham yang 
beredar, dapat kita lihat pada Catatan Atas Laporan Keuang- 
an nomor 32 (pada halaman berikutnya), di mana pada bagi- 
an ini kita dapat melihat perhitungan EPS secara detail. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











GL 1183597 oJ8y exsy 1d uexisnquaeiq edeg Buek eqe7 orz Jequien 


(juncure pny) 
Suey 9 Jed SÓLILIES pejnjm;orseg 


Sesauajur Durjo.quoo-uoN 
Auediuo? ayy jo Saug 
70) ajqe;n que 
awos aArsuemaacdiuoa [E10 1 


sjsajajur burjo.quoo-uoN 
Aueduo^ ayy jo SIAM 
“OF NG PIN UE JO! 


SWOOL! sArusyadwoa [E30 [ 


XE] SUNDA pajejaH 
sureb (33230) jeuenjav 
¿SLJO DUI SAISUS SILOS Suc 


JESÁ eu 40g 0g 




















ECR T (Di (ynuad yerdny) 
ueisnjipuesep WEYES Jad egen 
Bae col BOS aL yepusGuaduou ueBuguadey 
LBB ERT, 920'89F'7 ueeuesrueg Yad 
epeday ueyisnquyelp edep 
Buek psuayauduoy eqey [eyo] 
Hocus. TIT oo 
reo LOL DES ALI yepusSusduou ueBuguade 
268 LOS ugpugsrusq mus 
:epedawx 
uexisnqugerip 3edep Buek egen 
nee corso oo psusyaudwoy eqe] [30 1 
carte (DEBE) 
(ESO TII aLL DITZL yeya vejseuBuad yele y 
Sli rr luz (ores) Bunga ueBurqurnəw unas) 
Ie PSUSUsidwoy uejgedepuad 
880 EOB'! GE Kar po uejelisq unye) egen 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 

















QL 1463521 0148Y &u1sy Ld Leyes Jad eqe7 Uz Jequien 


(uno pny) TPT  —— teost — (ynuad yeidny) 

SEU? sed sBuiuureə pejnjmyorseg UBISNIIDYESEpP WEYES sad ege 
(saveys jo saquinu) 000 Srl FLG L OOO GEIL PIG (weyes equa) 
Buipuejz1no saveys Aleppo Jepseg Buet eseig WEYES 

fovequinu eBEjaAE pay Erami ye¡uní Buequuine) EJE FEE y 
Auedwog ayj jo ziauwo ZEIT" SBSTOST ueeuesnJag tued epeday 

0j ejqeinquge god] uexisnqugerp edep Buek egen 

ELO FL0Z 
J4VHS 43d SONINHY3 ZE WYHYWS Had WAYI ZE 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 














Besar kecilnya laba per saham harus dilihat dari dua sisi. Per- 
tama, kita harus lihat berapa rata-rata saham yang beredar 
perusahaan tersebut. Mari kita asumsikan terdapat dua per- 
usahaan dengan data seperti di bawah ini: 


Perusahaan | Laba yang Diatribusikan | Rata-Rata Saham 
Kepada Pemilik Tertimbang 
Perusahaan yang Beredar 








40.000.000 BEER 
In | 70.000.000 12.000.000 


Tabel 2.1 Contoh Perhitungan EPS 


Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa walaupun perusahaan 
A memiliki laba yang lebih kecil, mereka memiliki EPS yang 
lebih besar daripada perusahaan B karena rata-rata saham 
tertimbang yang beredarnya lebih kecil. 


Seperti itulah cara sederhana dalam melihat dan menganali- 
sis sebuah laporan laba rugi. Diawali dari pendapatan bersih 
dan diakhiri oleh laba tahun berjalan dan laba per saham. 


Setelah mengetahui satu per satu komponen pada laporan 
laba rugi, ada satu cara yang menurut saya sangat mudah 
namun powerful untuk mengetahui pergerakan angka pada 
komponen-komponen tersebut. Cara itu disebut common 
sizing. Common sizing adalah metode untuk mengetahui 
persentase komponen-komponen pada laporan keuangan 
dengan satu basis di mana untuk laporan laba rugi basisnya 
adalah total pendapatan atau revenue. Kira-kira seperti apa 
common sizing itu? Mari, kita lihat tabel di halaman berikut. 





MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 











Uejoip “QL eIsauopul APUN Ld :jequuns 












Ba 6c6'8vO'v ELT'E8T'V Əuuo3ul 19N 
(619 TL£ T) (T9E'SIV'T) xe | aWOIUI 

%8L'OZ — SvS'Ocv/S | %zE0Z  vES'86S'S (193) xe1 awoduj 310/98 10Jd 
(21721) (s88'19) S150) a2ueutJ 

5598 6998 AWOJU| adueU!4 

9620' Ic SEl'v8v/S | 96cS'Oc 0541595 (1193) 14044 Bunesado 
(cve'v) (8S8‘ST) sasuadX3 Jay10 

(s6€'E9077) (226'8L97) sasuadx] uolneu1sIuluupv pue ¡e19uan 

(OSZ‘8ZT'S) (191195) sasuadx3 Zuse pue SunayJen 

9608'8v  ZZ9OELZT | 9669'08  Z66'E96'ET YJO 1d SSOJ5 
(s8T'65€ ET) (889'785'ET) S502 







%00'00T — 089'9pS'/7 
ST-des-0€ 


%00'00T 108 6809Z 
vT-das-0€ 


anuanay 
(ueidny ueejnf wejep) 





STOZ unue| € [EVEN apol1ad AAL JanajIUN Ld !8ny eqe1 ueode1 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


















Angka-angka yang di-highlight, seharusnya berjumlah 100%. 
Jika tidak, berarti ada kesalahan data pada sumbernya. 


(Angka yang di-bold adalah persentase atas komposisi reve- 
nue, misalnya gross profit adalah 50,69% komposisi dari 100% 
revenue). Namun, yang ingin saya perlihatkan adalah walau- 
pun revenue pada periode September 2015 mengalami kena- 
ikan dibandingkan September 2014, persentase net income- 
nya justru turun. Memang, jika kita melihat angka saja, net 
income-nya naik, namun tidak pada persentasenya. Padahal, 
COGS di September 2015 secara persentase sudah lebih ke- 
cil. Kenaikan pemasaran dan biaya lainnya ternyata menjadi 
penyebab turunnya persentase net income Unilever ini. Hal 
ini sudah terlihat dari turunnya persentase Operating Profit 
atau EBIT-nya dari 21,024 menjadi 20,524. Angka yang di- 
highlight hijau bukan bagian dari 1004 , namun akan menun- 
jukkan dengan lebih cepat pada bagian mana terjadi peru- 
bahan yang memengaruhi kenaikan/penurunan net income. 


Dengan cara yang mudah, terbukti metode common sizing 
ini memungkinkan kita untuk secara cepat mencari tahu 
kenaikan dan penurunan yang sebenarnya dari laporan ke- 
uangan. Metode ini juga bisa diterapkan pada laporan ke- 
uangan lain seperti laporan neraca. Pertumbuhan revenue 
atau net income memang bagus, namun kita harus lihat lebih 
jeli dengan mencari tahu persentasenya. Lebih baik angka- 
nya yang naik atau persentasenya? Kalau saya pribadi lebih 
memiiih naik persentasenya daripada angka saja. Tapi tetap 
berharap ada pertumbuhan juga. 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 











Repetition is a mother of skill.... 


Oleh karena itu, mari saya berikan ringkasan bab ini agar 
bermanfaat bagi pemula yang saya kira mulai lupa apa isi 
dari Bab 2 ini © 


d 


Hal pertama yang akan kita pelajari dari sebuah la- 
poran keuangan adalah mengenai rugi dan laba. 
Mengapa? 

Jelas karena sebagai investor kita akan suka dengan 
yang namanya untung dan menguntungkan, serta 
malas dengan hal rugi atau berpotensi merugikan. 
Jadi, ambil sedikit waktu untuk melihat laporan keu- 
angan secara rugi dan labanya 

Komponen pada rugi laba cukup banyak, namun ter- 
dapat beberapa hal pokok 

Pertama adalah pendapatan. Perusahaan yang dari 
tahun ke tahun pendapatannya naik adalah indikasi 
awal yang cerah bagi sebuah perusahaan 

Seberapa baiknya peningkatan maupun penurun- 
annya dari laporan pendapatan bersih perlu dilihat 
juga dengan membandingkan dengan perusahaan 
lain yang lingkup usahanya sejenis dengan perusa- 
haan yang sedang kita pelajari laporan keuangannya 
Laba bruto - pendapatan bersih - beban pokok pen- 
dapatan 

Laba bruto yang berkurang namun pendapatannya 
naik mengindikasikan bahwa besarnya kenaikan 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15: 


16. 


biaya atau beban lebih tinggi dari kenaikan penda- 
patannya 

Baik dan tidak laba bruto sebuah perusahaan perlu 
dibandingkan dengan perusahaan sejenis atau kom- 
petitor 

Selling, General, and Administrative Expenses atau 
SGA Expenses pada umumnya terdiri dari beban, 
biaya, atau penghasilan lain di luar pendapatan dan 
beban pokok pendapatan 

Fungsi dari SGA Expenses adalah untuk mengetahui 
komponen apa yang membebani perusahaan 

Bila kita mengambil laba bruto dikurangi SGA Expen- 
ses, kita akan mendapatkan “laba (rugi) sebelum 
pajak” atau “profit (loss) before tax” atau “earning 
(loss) before tax” (EBT) 

Bila setelah dikurangi hasilnya negatif atau minus, 
artinya perusahaan tidak mampu untuk membayar 
biaya-biaya lainnya selain beban pokok pendapatan 
EBIT = laba bruto - beban umum dan administrasi — 
beban penjualan + lain-lain 

EBIT digunakan untuk melihat apakah perusahaan 
mampu untuk membayar beban keuangan dan be- 
ban pajak penghasilan. Beban keuangan biasanya 
adalah beban bunga pinjaman atau pendanaan 
Laba bersih atau net income = laba (rugi) sebelum 
pajak — beban pajak penghasilan 

Net profit margin/NPM = laba tahun berjalan : pen- 
dapatan bersih 


MANFAAT MENGETAHUI UNTUNG/RUGI SUATU PERUSAHAAN 


Bab 3 
Tiga Laporan Penting 
Berbentuk Timbangan 














pes bab ini kita akan mencoba membedah isi dari la- 
poran neraca. Apa itu laporan neraca? Laporan neraca 


menggambarkan kondisi keuangan sebuah perusahaan di 
saat tertentu. Laporan ini juga dapat digunakan untuk me- 
nilai likuiditas, kesanggupan sebuah perusahaan melunasi 
utangnya atau solvency, dan kemampuan mereka dalam 
mendistribusikan keuntungan kepada pemilik saham. 


Namun ada juga beberapa batasan yang dimiliki oleh laporan 
neraca ini. Contohnya adalah ada beberapa aset perusahaan 
yang tidak muncul di laporan namun memiliki nilai tinggi, 
seperti nilai dari karyawan-karyawan perusahaan dan repu- 
tasinya tidak terlaporkan pada laporan neraca ini. Laporan 
neraca/balance sheet ini juga memiliki nama lain, yaitu lapor- 
an posisi keuangan. 


Tidak seperti laporan laba rugi atau laporan arus kas, lapor- 
an ini tidak didasarkan pada periode tertentu, tetapi di saat 
tertentu. Kita lihat contohnya seperti Gambar 3.. 


Kita lihat bahwa Laporan Laba Rugi menunjukkan laporan 
“UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR”, sedangkan pada lapor- 
an neraca tidak menunjukkan hal itu, tetapi benar-benar la- 
poran posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 
2013. 


Kira-kira, mengapa dinamakan laporan neraca ya? Apakah 
benar-benar seperti neraca atau timbangan? Betul sekali, 
dinamakan laporan neraca karena sisi kanan dan kiri harus 
seimbang. Kita lihat Gambar 3.2, lagi. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











18ny egen ursodej ue3uap ereJaN UeJodej (npnr ueepəquəd LE sequen 


(pares (ure 
samaya ssajun 'yerdny jo sucipiur ur pesseddx3) uexejeÁuip genas "yening WEEN! uejep vereetua) 
EL0Z ONY PLOZ H38W323G LE OS AMC ELE Maat 20 
G3GN3 SHYIA 3H1 HOJ 

3WO2NI 3AISN3H3HdMWO2 NVISWONOSNOM 
JO SIN3W31V1S G31 FO TOSNOI 3ISN3H3MdWOM (ONH vgev1NYHOdYT1 


anpayas z vendwey 


S3NSPTOISONS ONVIAWNY SWLLLN3 NYO 
191 MY1SIT 049W VW LSV Ld 





TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


(pages asmuayjo ssajun "ueidny jo suoi ur pəssədx3) (we ueweyeKuip geno=y “yeldny Weep! wejep uexeyeAui) 
EL0Z ONY FLO ua8Wa330 LE ELOZ NYO rk0z 3BW3S30 LE 
NOLLISOd TVIJNYNIH NYISYONOSNOM 
40 S1N3W31V1S G31VG[I10SN02 NVONVI33 ISISOd NVHOdV1 





epnpeuss LL ueumdure 


saimividisans aNVIWVNY SvILLN3 NWO 
401 IHVISTI OYOW VHISV Ld 








LAPORAN PEAN Pe 
KON DOLE MAH 
31 DESEMBER 2014 DAN 3013 


Srs dlam jalar Rupiah, beca erp alah ar Lin 


KEEN Parser im 
ben, a 


Pl 28183 ANO LERTAN TER 
ENTITAS AMARTAMO Š 


Lampiran 17 Schedule 


CAROL MA FEO ATAFFMENTA Ge 
FINANCIAL POSITION 
TI DECEMBED 3014 AND JOT 


Terra iñ mêlar of Rupiah, ez? ¡raton Mee 


BH. 
LARI TAI ZA PENDEK 
pr Le a as wan qas 
HL TU uei sien 
TUM tar Mi KEN 
Lei Aar, SEIT 
au Mo oe 
unaq pa - A4 FER 
Putirsin beri. ngak pee Pc 
Ps i-e 
Mam AI 
kana tag TEH cUm jangka pernah — unas 
— HL | apatah JANGKA PANJANG 
AUREAS Peparan nara eg ar 
Drang Segan yang jatah em 
hate tatari 2,113,738 
Luciae SACH. Gangguan. baw EZ 
Tobal Leon Leah pra EE, 
= 
AD "emeng A 
PALTA 
Ea 34 3373 22245 27 D kar: 
1 VARITA PETER enakan 
Tambahan eta dior KASS 
T. MS 
1 
210.125 A 
Ld 
— MA SS Bega — Moto 
JAN Kelantan A 


Gambar 3.2 Laporan Neraca PT Astra Agro Lestari Tahun 2014 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 








Sebuah laporan neraca harus memiliki angka yang sama di 
sisi kiri dan kanannya. Biasanya, sisi kiri menunjukkan TOTAL 
ASET dan sisi kanan adalah TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS. 
Pada gambar di samping, kedua sisi tersebut memiliki angka 
yang sama, yaitu 18.558.329. Lalu, apa saja isi dari kedua sisi 
tersebut? Secara umum sisi kiri dan kanan dibagi menjadi 
beberapa bagian seperti berikut ini: 






LIABILITAS JANGKA 
ASET TOTAL PENDEK 


LANCAR LIABILITAS LIABILITAS JANGKA 
PANJANG 















TOTAL ASET 










[I TIDAK 


[I TOTAL EKUITAS 









Tabel 3.1 Laporan Neraca Sederhana 


TOTAL ASET 


Total aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Apa 
saja yang termasuk aset lancar? Bisa kita lihat pada gambar 
sebelumnya, aset lancar berisikan aset-aset yang likuid atau 
mudah diubah menjadi uang/kas dalam kurun waktu 1 ta- 
hun atau 1 kali operation cycle. Operation cycle adalah wak- 
tu yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan produksi 
atau membeli persediaan, menjual produk, dan mendapat- 
kan uangnya. Contohnya adalah uang kas dan setara kas, pi- 
utang usaha, persediaan, dan lainnya. Aset-aset itu mudah 
dicairkan menjadi uang kas di mana yang paling likuid berada 
di urutan paling atas. 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 











Ada kas dan setara kas. Apa yang dimaksud dengan setara 
kas? Aset-aset yang setara kas dapat terdiri atas deposito 
atau surat berharga, seperti saham yang dapat dijual/dicair- 
kan dengan cepat. Sedangkan yang dimaksud piutang usaha 


adalah utang yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak 
lain yang berhubungan dengan bisnis perusahaan itu. Misal- 
nya, bila PT Astra Agro Lestari Tbk., menjual minyak sawit 
kepada perusahaan B namun perusahaan B tidak langsung 
membayar melainkan berutang terlebih dahulu. 


Bila Anda ingin melihat siapa saja yang berutang pada PT As- 
tra Agro Lestari Tbk., hal itu dapat Anda lihat pada Catatan 
Laporan Keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk. Nomor 5 se- 
perti gambar di bawah ini. 


PPUTANG USAHA 3 TEADENWECEIVABLES 


rak ke Thard patted 
Trump Apa Pac Cong. Lid 21,297 DP Trump Aza Pacte Corp. Lë 
binaria Ciro Terpada - 1,228 Namur Cra Terpadu 
Ps A San En - ZA Pista Aaen Agr Pci 
Lamnya < Rp leën 1394 1012 Cibus Rp f belikan 
EA KZ 
Dhur" Paparan penurunan 
ra 21535) 3319) Lact Deman fe eye? 
LE 2 33 
Pihak kerikan Alat party 
Jia Catanan fa) 31 ATG vara Mode bai 


Gambar 3.3 Piutang Usaha PT Astra Agro Lestari Tbk. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNI 

















Untuk menganalisis piutang usaha yang dimiliki perusaha- 
an, dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu umur piutang usaha terse- 
but dan perputaran piutang usaha atau receivable turnover. 
Umur piutang usaha dapat kita lihat pada gambar di bawah 
ini. 


3014 2013 





Bagian ini dapat Anda temukan pada Catatan Laporan Keu- 
angan PT Astra Agro Lestari Tbk., nomor 5. Anda dapat lihat 
bahwa terdapat piutang usaha yang berumur kurang dari 
satu bulan, satu sampai dua bulan, dan lebih dari dua bulan. 


Piutang yang baik dan berpotensi memburuk 


Menurut saya, piutang usaha sebuah perusahaan akan 
semakin baik ketika jika dibandingkan dengan tahun- 
tahun sebelumnya, tidak menunjukkan adanya kenaikan 
yang besar pada piutang usaha yang umurnya lama. 
Sebab, jika lama-kelamaan perusahaan memiliki piutang 
usaha yang umurnya lama, aset lancar itu tidak akan 
cepat dikonversi menjadi uang kas. Hal ini menunjukkan 
likuiditas perusahaan menjadi kurang baik. 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


Cara mudah menghitung receivable turnover adalah seperti 
berikut: 


Apakah semakin besar angkanya menunjukkan perusa- 
haan ini baik dari sisi piutang usaha? Tidak juga. 


Angka yang baik adalah angka yang mendekati rata-rata 
receivable turnover industrinya. Bila terlalu besar, bisa 
saja menunjukkan perusahaan ini tidak suka memberi 
kemudahan bagi para konsumennya dalam membeli 
produknya dengan cara utang. Bila terlalu kecil, ada 
kemungkinan perusahaan ini terlalu banyak memberi 
utang dan dapat membahayakan likuiditas mereka 
sendiri. 


Lalu, setelah mendapatkan angkanya, Anda juga dapat men- 
Cari rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk konsumen 
perusahaan itu membayar utangnya atau biasa disebut days 
of sales outstanding dengan cara seperti berikut: 


Cara melihat days of sales outstanding sama dengan recei- 
vable turnover, di mana akan baik jika mendekati rata-rata 
industrinya. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 






Sekarang, mari kita lanjutkan ke aset lancar berikutnya, ya- 
itu persediaan. Persediaan adalah bahan-bahan mentah, 
setengah jadi, atau produk jadi yang akan digunakan untuk 
diolah atau dijual kepada konsumen. Hal ini dapat Anda lihat 


seperti gambar di bawah ini. 





POREATDIAAM BIVEHTORIÉ S 
2014 2013 
Barang jadi nite perda 
Manah nda mentah Cruee pam od 
dan berunannya £66 07T 336 727 ard f= dermvattemz 
Inti sávet dan turunannya 48.797 45.138 Palm Kerne and da dénvablvea 
Lama Ma 122 Cfr 
BRA A SKI DAH 
Maring dalam proses 17,354 114 Wk In prog 
Dahan penunjang Supplies 
Fupuk 318,593 102, 344 Fani ngra 
Dahan tanaman 157.439 110,128 Planting materials 
Suka 822232" 04,682 48,918 Spare pam 
Penta 194459 20.110 Pesanan 
Bahan bakar 47 044 37110 Fuel 
Läam äm 20149 ga ah! Cie 
104,209 494 AM 
L278.129 SOS 


Gambar 3.5 Persediaan PT Astra Agro Lestari Tbk. 


Sekadar informasi, cara menilai persediaan sebuah perusa- 
haan dapat melalui beberapa macam metode, yaitu specific 
identification, first-in first-out dan weighted average cost. Na- 
mun, di sini kita tidak akan membahas satu per satu metode- 
metode itu. Bila Anda penasaran metode mana yang diguna- 
kan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk., Anda dapat melihatnya 
pada Catatan Laporan Keuangan nomor 2e, yang akan Anda 
temukan seperti gambar di halaman selanjutnya. 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


———— 











— 
em 








az uesueNay uelodej ue3e3e) eped ueeIpasiad 9'E equen 


`SƏUOJUSALN Sip 
jo LONIPUOS SY JO Melia) E uo peseg spew 
2! ÁJOJUSALI JO anyeA Ui eujosp A0 LOAD 


Le mg efpraap-Butaou 





wan pewuajap £r spoob peysiuy Jo op 


"sesuedxe Buyer 
pue vogaspduuos jo ¿209 au JO vogewysa 
zsa sseumnq Jo asmoa Areulpuo ay ur awid 
buas Payewyss SU s! SNA əlqESIJPSJU JEN 


's;202 burszeaoud 
pue uogeoojEe Jo Siseg E SE saj 
pajyuejd Buien uogejue]d eu yo 3503 Josulpul 
Jo uogeaoje ue Burpnpour sajejse U! pandu 
tzo ye sasudwos spoob pəusrnumu Jo ¿500 


SHEA sjgeziea jau 
40 1509 JO JMO) SU] JP pejes ae sevopUSAuy 


senojusAup[ 


`ueeipəsisd ueepeax 
depeyial ueuegjeusd uEwiesepueg uesmusup 
ueerpesused mu ueurunued xnjun ueuisiKuad 


"4EJjsBuaq eye spojaw ueBuap 
uewnjusup —Buefunusd ueyeq  ueusorad 
eey "Buequimiei; EjEj-E;EJ epojeur ueBuap 
uewnjueup mel Bueieg ueyayoed Eet 


"uejyen[ued exer 
uep uguigsəjekusd Siem URJISME] rBugunwip 
eseig eyesn uewiBay weep  uejenluad 
SREY ISELUNSS ue|epe umrsisq ISESINES IEN 


"uEeuejoBuad gie uep eyo j&sep reBeqes 
WEUELS) Jeygay sen ueBusp ueungexied 
BunsBuej] yepe Sieg SEM  wnseuus 
uEeungewied ip pela Bueá eeg enwes 
uep wipe, ¡pel Bueveq ueyajoed Sie 


USS [5251831 
regu uep ueugsjued eey eee ugpusi 
yga; Buek wqu i&seges ren UEEIpesuaY 


uggipəsiaqd 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 














Untuk menentukan harga peroleh barang jadi atau cost of 
finished goods, PT Astra Agro Lestari Tbk. memakai metode 
weighted-average method. Cost of finished goods dapat kita 
dapatkan angkanya dari gambar sebelumnya, yaitu Gambar 
3.5 dengan nilai di tahun 2014 adalah 555,516 dan 387,045 di 
tahun 2013. Lalu bagaimana kita menganalisis bagian perse- 
diaan ini? Caranya mirip dengan piutang usaha namun for- 
mulanya berbeda. 


Cost of Goods Sold 
Average Inventory 


Inventory turnover = 


Cost of goods sold (cost of finished goods) adalah harga po- 
kok pendapatan, sementara average inventory bisa Anda 
dapatkan dengan menjumlahkan persediaan pada tahun itu 
dengan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dua. 


Inventory turnover memperlihatkan seberapa cepat perpu- 
taran persediaan perusahan. Penafsirannya pun sama seper- 
ti piutang usaha, besar kecilnya harus sesuai atau mendekati 
industrinya masing-masing. Namun, untuk beberapa industri 
seperti retail atau consumer goods, inventory turnover yang 
tinggi merupakan angka yang baik. Seberapa tinggi? Anda 
tetap harus melihat rata-rata kompetitor yang di sektor yang 
sama tentunya. 


Kita juga dapat mengetahui berapa lama persediaan berada 
di dalam perusahaan atau days of inventory on hand dengan 
cara seperti berikut: 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 














Day of Inventory on Hand = — — O 
Inventory Turnover 


Jika jumlah harinya terlalu besar, akan banyak aset yang 
terikat pada persediaan dan dapat mengakibatkan persedi- 
aan menjadi rusak. Namun, bila jumlah harinya terlalu kecil, 
mengindikasikan persediaan yang dimiliki akan terlalu sedi- 
kit dan dapat mengganggu penjualan perusahaan. 











Selanjutnya bagian dari total aset lainnya yaitu aset tidak lan- 
Car. Aset tidak lancar dapat berupa tanah, bangunan, mesin, 
perlengkapan, perabotan, dan lainnya, atau sumber daya 
alam. Berikut ini contoh laporan neraca bagian aset tidak 
lancar seperti pada Gambar 3.7. 


Dapat kita lihat pada gambar di atas, komposisi terbesar aset 
tidak lancar PT Astra Agro Lestari Tbk., adalah aset tetap dan 
tanaman perkebunan. Kira-kira apa saja yang ada pada aset 
tetap tersebut? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 
































c 
a 
e 
c 
a 
a 
E 
- 
QL 118597 OuBy evs Ld 1e2ue Yep! 3esy L'E 4egwen x 
ke 
SJƏSSE JUALINI-UOU /B}O | 967 TITEL PIL PST OF Je2ue| yepi} ase |EJOL Š 
a 
sJasse JƏU)O SOE TCP fz tpl cor UIE-UIEI jasv u 
spunjal Xe) JOJ SUMEJO 19€'98v PLL 8SS'OLS xefed Isninsə; ueyibe r o 
suogejuejd euisejqd EFC 166 €l'uz —6cv'0lc ewsejd ueunqaxiad e 
INMPOOD 16666 az LS6'GG IIIMPOOS E 
(cog'rge'z du :EL0Z) ZLLEGV9 ciizbz  £€00'Se€'8 (cos vee c de :£L0z) y 
889'p16'Z dy Jo uonpioədəp 889 PL67 dy Jesaqas uejnsnAuad c 
pajejnuinooe Jo jau Isejnuinxe ibue1nyip yeas a 
‘glasse paxiJ “deja] jesv $ 
suogejuejd aJnjeuiui VOL 1791 ALUIZIZ 8809817 upyllseuBuəuu uinjeq ueweue | 
(900 Z0L “L de :£102) Lag Ge ELUEL p9L'0z8'€ (9002011 de :e10z) 5 
611662 L dy Jo uogeroaidap SLL 667 1 dy Jesagas uejnsnAuad Š 
pajejnuin33e JO Jou Isejnwnye iGueinyip yejajas F 
“suoyejuejd Imey ‘ueyseyuəw ueweue | 
Suonejueld ugunqəyiəd UPWBUEL 
Jau ‘sjasse xe) paviajeq L68°ELL 34V'oz 166607 utsiəq “ueunbbuej yeled jasy 
sajgeniadal uua-buo1 F22'G0L FEH  0L0'66 buelued exBuef buejnig 
Aqua z8£'8 oraz €LZ6Z seua 
pajro1juod Apurol ui )uƏuJ]SƏAU|J ewesieq uelepuabuad eped isejsaAu| 


SLISSY LNIGUNI-NON YVINVI Val. LISY 












GL 1183597 O18Y esy 1d d sy 
en YON IA (er Rar uasa riq ba. 
in = Geos kn 
urn ry ona 
Vua s Dess ork | cR - User (mEZ pow ungu me 
Pause But degen Erin) - - iberia LET APE ru AED AA 
Kegel array isi - (ep (ZU ree CSS p 
Dot bann Mapag Sep Set urumtung 
Dadang Dee Ca Sri) US - WE Goyat quasi LASS are 
— Seed 
[ED "RUIN GUSED tee Laat 
WERT 7 © Qi Ree WII 
demure Det Karana yy Ter = Se is Weir A yy s 
east LR - ER bee — m0 iku 
par gemeng anana ; "ED eee Undang 
ee Due Freen sim ors CFLS. mur Le VEPPIS Ep ERT rors = 
Rt ARO KIT hk) Na 
io ete) ie UND Kk hee tm T urgeunad S 
"ep UES 
raya CATA lara Td TEL ars werd ETE 
domne DUE Aquen SIE - SUTIL Ste ee ert pas DED JAA 
amyra ce set deor KES IF SEI maz au € 
Du ORRU Teeny ED ES US 
br Due por Pa] Wa O RS ura arp wept Pe = 
por? Tar et - Soy mil “DEF utut 
SEH wus d efi 
+ 















Aset tetap PT Astra Agro Lestari Tbk., berisikan tanah, pra- 
sarana jalan dan jembatan, bangunan, mesin, dan lainnya. 


Aset-aset ini tidak selamanya memiliki nilai yang sama. Con- 
tohnya adalah bila Anda memiliki sebuah komputer yang 
Anda beli tiga tahun lalu seharga lima juta rupiah. Pastinya 
kinerja komputer Anda sekarang akan jauh menurun diban- 
dingkan sewaktu Anda baru membeli, sehingga saat Anda 
ingin menjual, harganya tidak akan lima juta rupiah lagi. Bisa 
saja tinggal 3 juta rupiah, misalnya. Selisih 2 juta rupiah ini 
yang dinamakan penyusutan atau depresiasi. 


Hal ini terjadi pada semua aset yang memiliki umur lebih dari 
satu tahun. Bisa kita lihat pada gambar di atas, terdapat ba- 
gian yang dinamakan akumulasi penyusutan. 


Nilainya akan mengurangi nilai aset tetap sehingga didapat- 
kan hasil akhir berupa nilai buku bersih yang akan dicatatkan 
pada laporan neraca. Penyusutan pada aset berwujud dise- 
but depresiasi, sedangkan pada aset tidak berwujud disebut 
amortisasi. 


Setiap perusahaan memiliki komposisi aset tidak lancar yang 
berbeda-beda, bergantung jenis industrinya. Namun, salah 
satu komposisi yang banyak terdapat di berbagai laporan 
neraca dari berbagai jenis industri adalah goodwill. Apa itu 
goodwill? 


Goodwill adalah nilai lebih dari nilai wajar sebuah perusaha- 
an. Nilai lebih itu biasanya tidak tercatat pada laporan nera- 
ca. Goodwill biasanya tercipta bila terdapat proses akuisisi 
kepada perusahaan tersebut. Pengakuisisi mau membayar 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 




















nilai lebih daripada nilai wajarnya karena perusahaan terse- 
but memiliki aset yang tidak tercatat pada laporan neraca. 


Contohnya adalah reputasi atau loyalitas konsumen yang su- 
dah dimiliki oleh perusahaan tersebut, seperti pada Unilever 
misalnya. 


Mungkin, tidak semua orang tahu apa itu Unilever. Tapi, 
semua orang tahu apa itu Pepsodent, Lifebuoy, dan lain- 
nya. Produk-produk itu merupakan hasil produksi Unilever, 
sehingga sangat wajar bila Unilever memiliki nilai goodwill 


yang tinggi. 


Setelah membahas tentang aset lancar dan tidak lancar, 
mari kita lanjutkan ke sisi sebelah kanan yang dihuni oleh 
utang dan ekuitas. Kita mulai dari liabilitas ya.... 


TOTAL LIABILITAS 


Seperti halnya aset, liabilitas atau utang dibagi menjadi dua, 
yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. 
Liabilitas jangka pendek berada di sisi atas kanan, sementara 
di bawahnya tercantum liabilitas jangka panjang. Komposisi 
liabilitas jangka pendek sebuah perusahaan terdiri atas ber- 
bagai macam hal, seperti utang usaha, pinjaman bank jangka 
pendek, utang pajak, dan bagian pinjaman jangka panjang 
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 





QL MEJSAT o48y ES Ld 3əpuəd exBuer seyllIqer1/Bue1n 6:£ seqwe 














TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


SaniNgen juauno (101 697 664 € S66 0LL Y yapuad exBuef spot (BOL 
sueoj yueq gese — edz 196769 unye} nes 
uwa}-Buoy jo sanunjew Juano nyem wejep odwa} unjel BueÁ 
6uelued exBuef yueq ueweluid ueibeg 
SUBO] Xueq uuia-uous 6918081 gud: 808'999'1 yapuad exBuef yueq ueweluid 
suogebirgo sjyauaq ea/ojydur3 Lo Ot LI V6E'GG Elon uejegwi ueqi(eway 
ajgeÁed saxey €9v 41€ aLLOZ g8S9'ZrF yefed Buen 
Sjeruooy 60€'69 EI 0r9'18 Jenni 
sange 2WO 021'6z xc vv ec urej-ure| Seyliqer1 
senied pajejay 9rg' Ot SL 99'uz  189'99 ISejaJaq NEUId 
sawed piu r 98/'8/9 Ei L9Z'9S8 ebay euid 
sargeked ape) xc euesn Buen 
SJ@WO}SND WOY SSJUBAPY 656 Ler vl TO6 582 uebbuejed exnu Huen 
S3ILITISVIT LNIYYNI M3QN3d VMONVYP SV LITI8VI1 
£L0Z SJON pLoz 












Dapat kita lihat bersama bahwa komposisi terbesarnya ada- 
lah pinjaman bank jangka pendek, utang usaha khususnya 


pihak ketiga, pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tem- 
po dalam waktu satu tahun, dan utang pajak. 


Namun, sekali lagi, setiap perusahaan memiliki komposi- 
si yang berbeda-beda. Setelah mengetahui liabilitas jang- 
ka pendek, kita bisa mengombinasikan dengan aset lancar 
yang sebelumnya sudah dibahas untuk mendapatkan bebe- 
rapa rasio keuangan yang penting dalam melakukan penilai- 
an perusahaan. 


Contohnya, dengan mengombinasikan aset lancar dan lia- 
bilitas jangka pendek, kita akan mendapatkan sebuah rasio 
yang bernama current ratio. Current ratio ini digunakan un- 
tuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya, yaitu liabilitas jangka pendek- 
nya. Rumusnya adalah: 


Current Ratio- —— ^AsetLancar ` 
Liabilitas Jangka Pendek 

Supaya lebih jelas, mari kita coba bersama-sama dengan 

menggunakan PT Astra Agro Lestari Tbk. Current assets-nya 

adalah 2.403.605 dan current liabilities-nya adalah 4.110.955 

sehingga didapatkan current ratio sebesar 0,585. 


Angka ini lebih kecil dari satu sehingga dapat dikatakan bah- 
wa current ratio PT Astra Agro Lestari Tbk., terbilang cukup 
rendah. Keadaan ini bukanlah keadaan yang baik bagi peru- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 














sahaan. Perusahaan harus dapat meningkatkan aset lancar- 
nya supaya current ratio mereka lebih dari 1. Semakin besar 


maka kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban- 
nya akan semakin baik. 


Kita lihat Gambar 3.10 contoh perusahaan yang memiliki cur- 
rent ratio yang baik. 


Sekarang, mari kita hitung current ratio-nya. Aset lancarnya 
adalah 8.120.805.370.192 dan liabilitias jangka pendeknya 
2.385.920.172.489, maka current ratio-nya adalah 3,40. 


Angka ini merupakan angka yang baik dan menunjukkan 
bahwa perusahaan mampu membayar seluruh kewajiban 
jangka pendeknya. Namun, jika kita lihat kembali isi dari aset 
lancar, terdapat beberapa hal yang tentu tidak mudah un- 
tuk dikonversi menjadi uang kas walaupun sifatnya di bawah 
satu tahun. Contohnya adalah persediaan dan piutang usa- 
ha. Perusahaan harus melakukan usaha untuk menjual ba- 
rang-barangnya dan perusahaan juga harus menunggu wak- 
tu jatuh tempo piutang supaya piutangnya dibayar. Belum 
lagi terdapat risiko bahwa yang berutang (piutang) tidak 
membayarkan kewajibannya. 


Oleh sebab itu, muncullah rumus lain yang sifatnya lebih ke- 
tat dalam menilai likuiditas atau kemampuan perusahaan da- 
lam membayar kewajiban jangka pendeknya, yaitu dengan 
guick ratio dan cash ratio. Apa perbedaannya? 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 








{paes asia Lo ssayun 'uerdng ur passaudxg) 
FLOZ “LE Jawan 40 sy 
(panunuos) NOLIISOd 
TRIDNYNY JO LN3N31VIS 931 FO T0SHOS 
SIS WIOISANS SU ONY YL YAY 39 73M Id 


(wey uexeyeAuip yenday Yyerdny wejep veyifesiO) 
FOZ Jagwasag pe jeBBue 1 
(uegnfue]] 
HVISVGIlT0SNOM NVONYVI3M ISISOd NVHOdV1T 
VANMWVNV SULILN3 NYO 491 vw) JIWA Ld 











sassy Waung ¡2301 EPS MSP ELE LER L Z6 OLE COR DEL E JEQUET jasy [EVOL 
jesse juaumo FAO TER 888 SOT 09r Hu DELSA 1 O0 BBE EKuuie| JEOUE SV 
sesuadxe pedal LEE TRL OTL GS DI 'Bz 189 cag BEO 68 eynu Ip Jekegip eieg 
XE, Pappy enjeA pedal 198 EOS 888 OF sz 916218 GONE eynw ip jeÁeqip 
PIN ueuequenag yele d 
tau "sauoguaAuj ISPELSPORESOE PRA SSL Gh reo OGUE oau 'ueepesiad 
sgəszE (Sue JURUNI Jas 196 LEG TRL LBL OFLIZ oo LOFTAYGSE 66l EAuule| e2ue| ueBuenay Sy 
A] FSG ESE BS! azi OFSIZ Sr O49 268111 wepue BueTnid 
saed pajejayy LAO EFS 088 BL eg'az Sra E88 EDS LZ BERISI YEU 
jeu ‘sayed puny IP Loe IET SELT DEE 800 GER STET oyau ‘egay YEU 
SaJgeAla9al Spe) OF StS IZ eyesn uenig 
squajpAmnba yse9 pue yseo +L9'998 090r OTF | OFFI PZ «SOT BCS DD FEEL SEY EJEJSS UEP SEN 
SI3SSV LNIHUNI HVONVT LISY 
SI3SSV 13549 
ELO "LE use) SON — FIO “LE Əquaossq 





CH aquisse( LE quee POS Kawasan L£ 


{paes asia go ssayun ‘yerdny ur pesssudx3) 
FLOZ LC saquuasag jo sy 
NOLLISOd 
TIIN NH JO INSAWSL FIS dG31VOl' TOSNOS 
SIS WOISANS SU ONY NGL FWY Ys 398 TM 1d 


[ue] ueyejeAurp pensay “yeidny wejep veyifesig) 
Plog Jagwasag pE jeBBue p 
NYISYONOSNOM NVONVI3M ISISOd NvYHOdYVT 
VANWVNV SVILLN3 NYO 331 VINHVJ 38H Ld 


InVESTRSI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 












QL euueJ aqjey Ld yapuag eyBuer seiiiqer] uep 4e»ue7 Jasy or'£ sequen 


sanger ALIN] IE10 | 


2959] aDUELI Jepun 
suoge&ijqo po sanunjew wama 
aqeled carey 

Siyang sorda soy 
FOREN a S 
zesuadxe panyay 

Ayed pajaja 

sayed Dutt 
zanpe/AEd Jeux 

Aued pajeray 

seed par 
zejge/ed aper 
Suec UEG uuer-uous 
S3LLETIBVTT LNSHSFTTO 


ALNO ONY S3Luimvrm 


Srl £Z0 06s Ora Z 


SC FEE LE 

Ser LTA EGO 981 
Zar OFT Lët vc 
CRE CoE 815 VIE 
ccc LiF age S 
005 DOC 191 ELE 
EL Blo 080 OZ 
PES OM PES EZL | 
cle 938 ere CG 


EM LE Joquisaer] 


TEM Jequisse(] 1g 


DF Fl ize 
ZS 
OF LECH 
DROE 
Dëser 
Or Bk IZ 
DSZ 
OF ELIZ 
OF LL IZ 


saon 
eye 


ESF ZALOZE CBE Z 


519 CHE D85 rel 
19 LOT LOG FE 


PoP EPC 199 BSE 
LOS OLR GEL cer 


O09 942 06€ CE 
859 crs TOL DDI L 


ESL TOL 608 [SC 


PIO “LE TATU 


moe Pgussag LE 


yapuag exBuer seypgery [eyo 


uEeÁEIquiad emas 
Buen yapuad eyBuel ueiBeg 
yeled Buey] 

yapuad exBuel 
ebay uegequi Sege? 
[ENE ueqeg 

52/8421 YEU 

E532 YEU! 
uej-ue Buen 

SERI NEYI 

eba YEU! 
eyesn Buen 
yapuad exbuel yueg Buen 
M3G0N3d VWONVI SY LETIB'VET 


SVLINMA NYO SI UW) 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 














Current ratio menggunakan nilai aset lancar secara keselu- 
ruhan, guick ratio tanpa menghitung persediaan dan cash ra- 


tio tanpa menghitung persediaan dan piutang. Secara teori, 
rumusnya menjadi sebagai berikut: 


Kas # Marketable Securities Piutang 
Liabilitas Jangka Pendek 


Current Ratio - 


Kas + Marketable Securities 
Liabilitas Jangka Pendek 


Current Ratio - 


Marketable securities adalah surat berharga yang sangat li- 
kuid yang dapat dikonversi menjadi uang kas, dengan jatuh 
tempo kurang dari satu tahun, contohnya saham atau obli- 
gasi pemerintah. Hasil guick dan cash ratio akan lebih kecil 
daripada current ratio. Hasil itulah yang lebih mencerminkan 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jang- 
ka pendeknya. 


Bila dibandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan yang 
memiliki current ratio lebih tinggi belum tentu memiliki guick 
dan cash ratio yang lebih tinggi juga. Misalnya perusahaan A 
memiliki current ratio yang lebih tinggi daripada perusaha- 
an B, namun memiliki guick ratio yang lebih rendah. Hal itu 
berarti persediaan perusahaan A lebih besar daripada peru- 
sahaan B. 


Setelah mengetahui tentang kombinasi aset lancar dan li- 
abilitas jangka pendek, mari kita lanjutkan ke bagian lain 
dari liabilitas, yaitu liabilitas jangka panjang. Sesuai dengan 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











namanya, liabilitas jangka panjang berisikan utang-utang 
yang sifatnya jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, seperti 


pinjaman bank, obligasi, pinjaman wesel bayar (notes payab- 
le), atau kewajiban imbalan kerja untuk karyawan perusaha- 
an. 


Liabilitas jangka panjang merupakan salah satu sumber pen- 
danaan perusahaan, selain modal ekuitas tentunya. Berikut 
ini contoh (Gambar 3.11) dari komposisi liabilitas jangka pan- 
jang. 


Jika kita lihat, komposisi terbesarnya adalah pinjaman bank 
jangka panjang. Kewajiban imbalan kerja adalah kewajiban 
perusahaan untuk persiapan dana pensiun karyawannya. 
Bila Anda penasaran seperti apa rincian pinjaman jangka 
panjang—khususnya pinjaman bank jangka panjang peru- 
sahaan ini—Anda bisa lihat di catatan keuangan nomor 18, 
seperti berikut (Gambar 3.12). 


Pada catatan keuangan nomor 18, Anda juga dapat memba- 
ca lebih detail mengenai tiap-tiap pinjaman. Anda bisa meli- 
hat bunganya, jatuh temponya, kapan pinjaman dilakukan, 
dan sebagainya. Liabilitas jangka panjang tentu saja dapat 
dikombinasikan dengan yang lain untuk menciptakan rasio- 
rasio keuangan dalam menilai perusahaan. Namun, supaya 
lebih jelas, mari kita masuk dulu ke bagian terakhir pada la- 
poran neraca, yaitu ekuitas. 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 














QL 1187597 013y E4JSV Ld Suelueg eyBuer SEUUOEI LE wequiey 


saningen [BIOL 


SOM/IGE!] JUBLNI-UOU JEJOL 


suonebijgo sjyauaq aakojdwz 
jau ‘sanyigely xe] pauareg 

segunjeul JUBLING JO JOU 
“sueo, yueg uuiəj-6uo7 


SIILIVEVIT LN3809-NON 


Lee S69 r 


990 Ss 
69G BCE 
SEL oe 

GC 146 


6117 
21107 
gi'dz 


ere 0¿¿ 9 


888 609 € 


PCB ¿cr 


90€'6S 
8S4 1cVC 


SEYIGE! [E30 L 


Suefued ex6uef seyqe je30 1. 


Elon uejegwi ueqifeway 
utsiəq 'ueunbbuej yeled seger 
unum) njes myem uiejp 
out unjef Bue ueibea Gu map 
yejajas “Buelued eyBuef yueq ueuiefuig 


ONVPNYId VMONVP SVLITISVIT 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 








EKUITAS 


Ekuitas adalah hasil akhir dari aset setelah dikurangi dengan 
total liabilitas. Ekuitas ini biasanya terdiri dari contributed ca- 
pital, retained earning, non-controlling interest, dan lainnya. 


Berikut adalah contoh dari ekuitas sebuah perusahaan. 


ERUITAS 
Ekuitas yang dapat darian 
kepada Gem Perusahaan 
Modal saham TAT ara 
Tambahan modal deli ien 
Saldo Lana 
Deich 157.550 
Bean dicadangkan 10.360 9001 
EIEEE- 
Kepentingan nonpergerndal 418,000 
Total eias DEI ASS, 


EOLNTY 
Eguty amsbotaów fo owners 
à re Company: 
TET XT SMES Ghai 
m 6c Adian Dat cac 
Peta acreage 
157,500 Aporoprnted 
55,175 Linapprapraated 
SEMAN 
ELE Honorio es 
10367 559 Tota equity 


Gambar 3.13 Ekuitas PT Astra Agro Lestari Tbk. 


Dapat kita lihat bahwa komponen terbesarnya adalah saldo 
laba, khususnya yang belum dicadangkan. Saldo laba yang 
dicadangkan adalah minimal uang yang wajib disisihkan 
oleh perusahaan, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari jumlah 
modal yang ditempatkan dan disetor penuh sesuai Undang- 
Undang Perseroan Terbatas. Kepentingan non-pengendali 
adalah kepemilikan anak perusahaan yang tidak sepenuhnya 
dimiliki oleh perusahaan tersebut. Contohnya seperti tabel 


di samping. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNI 














E 
— N 














c 
a 
e 
c 
° 
QL 118]597 0oJ8y exsy Ld MEPUSSUDY-UON ue3unuaday HE sequen = 
Y 
ce oo ososiy 2 
ke 
ESA — G 
MUG yequia7 ueunqaxied Id IVL S77 mieug uequie] ueunqəyiəd 1d 2 
uepeja| jue) (EIST Id 600'S cio uepeja| IUe | UEjS31 Id ui 
IPEGPEJEJUESNN euigepesiad Id — LLG'S DEI IPEGBEJEJUESNN euiqepesJed Ld e 
Jnqns ueue | PAJEM 1d 609'pL £rr'SL INGNS UEUEL AEN Ld c 
INUMEN 01671 6rc 9L MUNEW E 
HOA esaJuelas bunun9 Ld OA esajyefas Gunung 1d Lx 
yepuj eng esajyelag Gunung Jd 8EL'OZ GOETZ yepuj eng esajyefas Gunung 1d c 
euosad nng wajyefas Gunung Id Zeene LIL ET euosad nnd esajuefas Gunung 1d € 
iBedeiejuesnw yepuleÁins 1d 166'8c 06S'££ IbedesejuesnN uepureÁins 1d 2 
£07 BAJIPY UPS Id 181'89 €17'89 exo7 BAIPY ues Id s 
Jngns uequia] ues 1d v99'94 085'£8 ingnS yequia7 ues 1d a 
ewen PULL eitu Ld 695'611 9rc'8cl ewen eil] ewy Ld 2 
ELoz pLoz 

jnyueq 

:SMOjJJO0J SP ale Saueipisqns pajepijosuoo tebegas uejepe isepyosuoyip BueÁ yeue semua 

Jo Áynba ay) ui sisalaju! bujoyuod-uou Jo sjera sejinya see Ijepuabuaduou uebunuaday uemurn 


SLSIYILNI S9NITIOMLNOO-NON “ZZ T'IVaN39N3dNON NVONILN3d3M “22 












Setelah mengetahui total ekuitasnya, tambahkan dengan 
total liabilitasnya. Hasil akhirnya harus sama dengan total 
asetnya. Ekuitas dapat menciptakan beberapa rasio yang 
krusial dalam menilai perusahaan, yaitu total debt to equity 
ratio dan financial leverage. 


Dua rasio tersebut merupakan bagian dari solvency ratio 
atau rasio solvabilitas yang akan dibahas lebih mendalam 
pada bab selanjutnya. Pada bab itu kita akan membahas ber- 
bagai macam rasio yang biasa digunakan dalam melakukan 
penilaian terhadap sebuah perusahaan. 


Debt-to-equity ratio (DER) digunakan untuk mengetahui be- 
rapa besar utang yang dimiliki perusahaan bila dibandingkan 
dengan ekuitasnya. Semakin besar DER, maka semakin sem- 
pit keleluasaan perusahaan untuk melakukan pendanaan 
dengan utang. Pemerintah menetapkan maksimal rasio DER 
adalah 4x dimulai dari tahun pajak 2016 sesuai dengan Pera- 
turan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015. Rumus DER 
ini adalah sebagai berikut: 


Debt to Equity Ratio = Total Debt 
Total Equity 


Bagaimana cara mencari total debt? Tentu bukan dari men- 
jumlahkan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Kita 
harus mencari tahu mana saja yang merupakan utang-utang 
perusahaan tersebut dari laporan neraca. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 














TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 





















Setelah melihat kembali laporan neracanya, kita dapat me- 
lihat mana yang termasuk ke dalam utang atau pinjaman. 
Dari sana kita mendapatkan tiga pinjaman pada laporan ne- 
raca ini. Ada pinjaman bank jangka pendek, bagian pinjaman 
bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu ta- 
hun, dan pinjaman jangka panjang. Total tiga pinjaman ada- 
lah 4.426.933. Maka DER PT Astra Agro Lestari Tbk. untuk 
tahun 2014 adalah 4.426.933/11.837.486 = 0,37. 


Melihat angka itu, tentu Anda merasa bahwa itu angka yang 
kecil. Namun lagi-lagi kita harus melihat bagaimana DER dari 
industri perusahaan tersebut. Mengapa? Karena untuk be- 
berapa perusahaan seperti perusahaan konstruksi dan per- 
bankan, mereka biasanya memiliki DER yang tinggi daripada 
sektor lainnya. Namun pada umumnya, DER di bawah 1 apa- 
lagi di bawah 0,5 merupakan angka yang cukup baik untuk 
berinvestasi di dalamnya. 


Rasio yang kedua adalah financial leverage. Kalau DER dipa- 
kai untuk mengetahui perbandingan utang dengan ekuitas, 
financial leverage digunakan untuk mengetahui kegunaan 
dari pendanaan utang yang dilakukan. Rumusnya sangat 
sederhana, hanya dengan melihat pada laporan neraca dan 
sedikit usaha tentunya. 


Average Total Asset 
Average Total Asset 


Financial Leverage - 


Average atau rata-rata yang dimaksud adalah dengan men- 
jumlahkan nilai pada tahun tersebut dengan tahun sebelum- 
nya kemudian lalu dibagi dua. Semakin besar financial levera- 
ge, berarti semakin banyak aset yang dimiliki didanai oleh 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















pendanaan utang. Hal itu tentunya juga meningkatkan risiko 
kepada pemegang saham dan pemegang utang itu sendiri. 


Mari kita coba hitung bersama-sama, berapa kira-kira financi- 
al leverage dari PT Astra Agro Lestari Tbk. 


(dalam jutaan Rupiah) 2014 2013 
TOTAL ASET 18.558.329 14.963.190 








TOTAL EKUITAS 11.837.486 10.267.859 


Tabel 3.2 Total Aset dan Total Ekuitas PT Astra Agro Lestari Tbk. 


Kita mulai dengan mencari rata-rata total aset dan rata-rata 
total ekuitas terlebih dahulu, maka kita akan mendapat ha- 
sil sebesar 16.760.759 dan 11.052.672 secara berurutan. Dari 
sana, kita mengetahui bahwa financial leverage dari PT Astra 
Agro Lestari Tbk., adalah 1,52. 


Untuk melihat apakah angka itu besar atau kecil, kita harus 
mencari financial leverage yang dimiliki oleh kompetitor PT 
Astra Agro Lestari Tbk. Namun kita bisa sedikit melakukan 
analisis. PT Astra Agro lestari Tbk., memiliki nilai total aset 
yang lebih besar daripada total ekuitasnya. Apa artinya? 
Artinya, aset-aset yang dimiliki memang besar didanai oleh 
utang. Angka yang besar itu tak sepenuhnya buruk sebab fi- 
nancial leverage hanya merupakan salah satu bagian penting 
dari rasio yang sering muncul dan digunakan untuk menen- 
tukan arah investasi kita. Rasio ini akan kita bahas setelah 
kita membahas arus kas atau cash flow yang akan kita mulai 
di bab selanjutnya. 


Sampai berjumpa di bab selanjutnya ©. 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 








Jangan berpindah bab terlebih dahulu sebelum kembali 
mengingat dan meringkas Bab 3 ini. Sebab, saya yakin se- 
kali akan sangat berat bagi Anda yang baru saja menge- 
nal dunia laporan keuangan © 


il; 


Pada bab ini kita mempelajari salah satu komponen 
penting dalam laporan keuangan, yaitu laporan nera- 
ca 

Dalam laporan neraca, jangan harap kita menemu- 
kan penjualan dari perusahaan. Laporan neraca fo- 
kus pada asset (harta), liabilities (kewajiban), dan 
eguity (modal) 

Nama neraca sama seperti laporan keuangan ini, di 
mana harta (sisi kiri neraca) = kewajiban + modal (sisi 
kanan neraca) 

Bila ditanyakan bagian mana yang penting dalam ne- 
raca, tentu jawabannya semuanya penting. Namun, 
bagi seorang investor kita memerlukan beberapa hal 
sebagai langkah awal melihat kesehatan sebuah per- 
usahaan 

Sisi kiri (asset atau harta) adalah piutang. Piutang 
ada ketika orang lain berutang pada kita 

Punya piutang akan jauh lebih baik dibandingkan 
punya utang. Namun, ada batasan piutang yang baik 
dan buruk. Seperti kita ketahui, segala sesuatu yang 
terlewat banyak alias over pasti tidak baik, seperti 
tubuh kita terlalu banyak vitamin juga akan menda- 
tangkan penyakit bukan? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


7. Perhatikan apakah piutang jangka panjang semakin 
banyak dari waktu ke waktu? Sebab piutang beru- 
mur pendek dapat berubah menjadi piutang beru- 
mur panjang yang dapat berakhir pada piutang yang 
tidak dibayar sehingga merugikan perusahaan 

8. Rasio Receivable Turnover adalah membagi penda- 
patan dengan piutang usaha. Baik dan buruknya ha- 
sil rasio ini tidak berpatokan dari besar kecilnya nilai. 
Perlu perbandingan dengan industri perusahaan se- 
jenis 

9. Days of Sales Outstanding = = o - 

; receivable turnover 
adalah rasio untuk menghitung seberapa cepat yang 
berutang (piutang) kepada perusahaan melunasinya. 
Penilaian baik dan buruknya hasil rasio dapat diban- 
dingkan dengan besar rasio industrinya 

10. Salah satu komponen dari aset lancar adalah in- 
ventory atau—dalam bahasa dagang sehari-hari— 
stok. Terlalu banyak persediaan bukanlah kondisi 
yang baik. Maka rasio dalam menilai hal tersebut ya- 


itu, 
Cost of Goods Sold 
Inventory Turnover = dan 
Average Inventory 
Days of Inventory on Hand = 365 
Inventory Turnover 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


11. Tidak ada ukuran baku apakah nilai ‘X’ baik atau ti- 
dak. Sebab, seperti kita ketahui, setiap bisnis berbe- 
da sehingga kita perlu mengintip “toko sebelah’ alias 
perusahaan pesaing dari perusahaan yang kita ana- 
lisis. Dengan membandingkan, kita akan mengetahui 
masing-masing keunggulan dan kelemahan perusa- 
haan 

12. Aset tidak lancar adalah sebuah aset yang berkeba- 
likan dari aset lancar 

13. Di sisi kanan neraca terdapat kewajiban atau liabili- 
tas. Kewajiban adalah utang dari perusahaan yang 
perlu dituntaskan 

14. Salah satu yang rasio yang sering digunakan dan me- 
rupakan rasio wajib dalam menganalisis keuangan 
adalah current ratio. 


Aset Lancar 


Current Ratio = ———D— O 
Liabilitas Jangka Pendek 


15. Current ratio adalah sebuah rasio yang berandai- 
andai mengenai seberapa mampu perusahaan me- 
nyelesaikan utang lancar (jangka pendeknya) dengan 
mengandalkan aset lancarnya 

16. Rasio lain yang perlu kita perhatikan terkait kemam- 
puan perusahaan melunasi utang jangka pendek ya- 
itu: 

Kas + Marketable Securities + piutang 


Quick Ratio = === 
Liabilitas Jangka Pendek 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


17. 


18. 


19; 


20. 


DaN 


Kas + Marketable Securities Liabilitas 
Liabilitas Jangka Pendek 


Pada quick ratio dan cash ratio terlihat bahwa kita 
semakin selektif dalam memperlakukan komponen 
dari aset lancar. Di mana pada cash ratio kita benar- 
benar menggunakan yang dapat dibayarkan secara 
langsung 

Pada bagian sisi kanan neraca tidak hanya terdapat 
utang, namun terdapat modal atau ekuitas. Bila kita 
analisis dengan menggunakan komponen ekuitas, 
akan terdapat dua rasio yang cukup penting dijadi- 
kan analisis, yaitu total debt to equity ratio dan finan- 
cial leverage 

Rumus DER adalah: 


Total Debt 


Debt to Ratio = ——— — — — 
Total Equity 


Dengan mengetahui besaran DER, kita akan menge- 
tahui bahwa semakin besar nilai, maka semakin be- 
sar perusahaan berutang 

Berbicara mengenai utang, utang bukanlah hal yang 
buruk. Sebab, perusahaan yang men-Tbk-kan per- 
usahaannya di bursa ataupun membuat sahamnya 
diperdagangkan salah satu alasannya secara umum 
adalah membutuhkan likuiditas tambahan. Namun, 
bila besarnya utang tidak terkendali, hal itu dapat 


TIGA LAPORAN PENTING BERBENTUK TIMBANGAN 


membuat perusahaan menemui kesulitan ketika per- 
jalanan perusahaan tidak sesuai harapan 
22. Rasio terakhir di bab ini adalah: 
Average Total Assets 
Financial Leverage = ——— 
Average Total Equity 
23. Sesuai dengan namanya, yang berarti pengungkit, 
utang merupakan pengungkit. Melalui rasio tersebut 
kita dapat mengetahui seberapa besar utang diguna- 
kan untuk mengungkit (mengangkat) nilai aset 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Bab 4 
Cash is King! 


$ 











ari namanya, kita dapat menerka-nerka apa isi laporan 
Di. kas. Arus adalah sebuah aliran, artinya kita akan 
membahas mengenai seperti apa uang mengalir di dalam 
perusahaan. 


Pada pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana se- 
benarnya uang yang masuk dan keluar sebuah perusahaan. 
Benar-benar uang kasnya secara murni. Lho, memang lapor- 
an lain tidak mengandung uang kas secara murni? 


Nah, laporan lain juga memiliki unsur kas murni, namun ma- 
sih bercampur dengan unsur lainnya seperti utang dan piu- 
tang (seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya). 
Pada laporan neraca, dapat kita lihat bahwa terdapat nomi- 
nal kas yang dimiliki perusahaan yang dari tahun ke tahun, 
biasanya, nilainya akan bertumbuh. Namun, kita tidak tahu 
pertumbuhan kas itu berasal dari mana, apakah dari kegiat- 
an operasional bisnisnya atau dari luar operasional perusa- 
haan? 


CFO 


Tentunya, perusahaan yang sehat dapat menghasilkan uang 

secara positif dari kegiatan operasional bisnisnya. Namun, 

untuk kasus-kasus tertentu, perusahaan membutuhkan ban- 

tuan dari luar. Pada laporan arus kas, kita akan melihat tiga 

komponen besar: 

e Arus kas dari operasional atau cash flow from operating 
(CFO) 


InVESTRSI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 








e Arus kas dari investasi atau cash flow from investing (CFI) 

e Arus kas dari pendanaan atau cash flow from financing 
(CFF) 

e Apa perbedaan masing-masing komponen itu? 


CFO atau cash flow from operating adalah arus kas yang ber- 
asal dari aktivitas kegiatan operasional bisnis perusahaan. 
Contohnya adalah pendapatan yang didapatkan dari penju- 
alan produk atau jasa, pembayaran barang bahan baku ke- 
pada suplier, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak, 
pembayaran atau pendapatan bunga, pelunasan utang atau 
piutang, dan lainnya. 


CFI atau cash flow from investing adalah arus kas yang bera- 
sal dari aktivitas pembelian atau penjualan barang yang be- 
rupa aset tetap atau kegiatan investasi. Contohnya adalah 
bila perusahaan menjual atau membeli sebuah mesin atau 
melakukan investasi pada perusahaan lain. 


CFF atau cash flow from financing adalah arus kas yang ber- 
asal dari aktivitas pendanaan. Beberapa contohnya adalah 
penambahan atau pembayaran pinjaman bank, pembayaran 
dividen, dan sebagainya. Tiap-tiap perusahaan memiliki kom- 
ponen yang berbeda-beda. Contohnya adalah dua laporan 
arus kas perusahaan berikut ini. 


CASH IS KING! 








—= 
— ——n 











S91 o18v PDS Ld Sey snay ueJod equiey 
poo og JO KI Sw itra — ¡TADO DANG LEI) 
Steg Da AEN Desah fear qepuatusduou ames Burteuad 
Soupe veto BAR AG pedo SET kepang UPA 
TUO POR O JUE d tees ps tea Durs wu Uwe ug 
TOS SEDO AE AA iu era SET See 
mey woe ang pargi aoe bes ETIT EE (EEN PP 
FA Borers UPEUPD «d 
A smog YPP seges ep $m Sn 
Ur par SNO SET i ran wean Duel ursi; Sex sun 
A D Pom F * Peron sungai UPLYPCRUPUS3. J 
PURGE pan Aga LSC" . EE Beta 
RUI O ORO uescouobuad nocd rsepsa^ur MOU 
Lepa Iscr eme WE SEUA 
TESARI Kg DSA Eme yan urea 
DEE EC D PURE Usta Teac ne) PUR a JEEE, UE 
ag Peri Cut OI Ka usw o CEA [RED KONI 
Taur Degree HET 
ang Swog ver? SALT Lp Se snm 
Tae fuse VES SSE t EU coe seed SEE 
A PACO SH Lee Pa LED Laat DUIS SBC SE SAN 
focuses mune m7 Fe EA Steet 
AE AA Lëtze LEE 
Të D KUBA tuan tere par) ed van 
memo DEI duro des ` (oer) inort We EL ROSE leg uw 
Fi SU sassa EI ey Sak Oe tru El yea señora nn fed ary 
ESO DAN eee Se peraga Erra UEP WEL 
pee Goat Henao 
E 














*4IQ.1 410924] PANUN Ld sey snay uesode7 'uegznfue] Tb sequen 


SoniAgoe (SZI'80€' S] (PLE PETE) ueeuepuad sepanye wun 
bupusuy u! pesn qS92 ƏN ueyeun6ip Buek yissag sey sng 
- Savajur Bunjanuor-uonN UJ — Una 











| 


i 
i 
| 
INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


— Á— U —ÀÀ 






o 








Bila kita bandingkan, dapatkah kita lihat perbedaannya? 
Perbedaan paling besar biasanya berada pada CFI atau cash 
flow from investing, sebab tiap perusahaan akan melakukan 
kegiatan investasi yang berbeda-beda apalagi bila berada di 
industri yang berbeda. Namun, bila kita lihat bagian CFO dan 
CFF, komponen masing-masing arus kas tersebut hampir 
sama pada setiap perusahaan. 


Lalu bagaimana cara kita menilai cash flow sebuah perusaha- 
an dikatakan baik atau tidak? Sebenarnya analisis cash flow 
ini bisa sangat mendalam, namun kita akan bahas dengan 
cara yang sederhana dan tetap ampuh dalam menilai sebuah 
laporan cash flow. 


Perusahaan yang sehat pastinya akan terus memiliki tingkat 
penjualan yang bertumbuh setiap periodenya. Hal ini dapat 
kita lihat pada CFO perusahaan tersebut. Bila CFO itu naik, 
khususnya penerimaan dari pelanggan, dapat kita nilai bah- 
wa aktivitas operasional perusahaan itu baik. Seperti yang 
dapat kita lihat pada Gambar 4.3 di halaman selanjutnya. 


Bila kita melihat Gambar 4.3, dapat kita ketahui bahwa pene- 
rimaan kas dari pelanggan mengalami sedikit kenaikan, yaitu 
sekitar 1,314. Namun ternyata kenaikan ini tidak cukup mem- 
buat CFO perusahaan secara keseluruhan ikut naik. Kira-kira 
mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata pembayaran kepada 
pemasok jauh lebih besar kenaikannya (9,76%). Selain itu 
pembayaran kepada karyawan juga ikut meningkat. 


CASH IS KING! 

















*4q.1 10198411 Daun Ld Isesado seyanyy ueigeq sey snay ueJode7 €t equen 


seniAn2e bunesedo 

wo palerauab use» 19N 
spunjal 

xe} SU ajyesodiog 

peweoai jsasajul 

pred Saa 

XE} ƏWOIJU! 2JB100109 JO sjuaWwAeG 


suoyejado way pajelauab yse3 


saakojdula 0} sjuawAeg 
siayddns o] sjuawAeg 





C8L ELC CL 





219 669 PL 


£08 CLC y, 
(999 rop ze) 


LPL LES 





£102 





S8ION 
[uejeje) 


Oz! yaE 6 Isejado seyanye uep 
yajosadip Buek yisiag sey sniy 

TELOST uepeq uejiseubuad yefed 
ueseAequed (up Oe vep ueequiabuad 
9p6 ¿Sy ebung ueewuauad 
(v66'pez) ebung ueje/equiad 
(991 resch uepeq uejiseubuad yefed ueeAequied 
261 58p'LL IseJado uep uexseuip Oued sey 
Z£9 018 t ueme/uey epeday uejeAequied 
(L19'Le9'se) yosewed epeday UBJeÁequad 
LES'286 16 uedbuejad uep ueeuiueued 


ise1odo seyAnye uep sey sniy 





Yol 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















"11 JOB] Daun Ld 4e»ue7 J2SY ueigeq e»ejeN ueJode3 t't sequen 


SJUBUASBAUI JOYIO 
sjuauikedaid pue se2ueApy 


OCL PLB LC 
000 00€ 


vL6'8Lz 


181 Sc* 
Tp6 955 
0179149 
166'€S 
DD LIZ 


9ep OC 
10988711 


048'St6'4 


662 6/5 t£ 
000 0S5 


987'7S7Z 
680'158 
098'605 
9800474 
L0£ 69 
582 0) 





£08'650' 01 


uiej-uie| ISEJS3AU) 
eynui ip 
JeÁeqip eAeiq uep eynw ieri 


ueelpasiagd 


Sey EJEJAS UEP SEY 
Je2ue| 19sy 


Josy 


CASH IS KING! 














Akan tetapi, perlu diingat, penerimaan dari pelanggan ha- 
nyalah yang dibayarkan secara kas. Padahal, pembayaran 


dari pelanggan, bisa secara kas tunai maupun piutang. Hal 
itu berarti bahwa kita harus melihat laporan lain yang memi- 
liki Komponen piutang, yaitu laporan neraca. Mari kita lihat 
apakah piutang perusahaan meningkat? 


Ternyata benar! Piutang usaha perusahaan meningkat cukup 
signifikan, yaitu sebesar 10,56%. Ini artinya penjualan yang di- 
lakukan perusahaan lebih besar dibayarkan dengan piutang 
daripada secara tunai kas. 


Salah satu contoh yang baik adalah perusahaan yang satu 
ini, perusahaan yang memproduksi makanan yang pasti- 
nya hampir semua orang Indonesia pernah makan, bahkan 
banyak yang ketagihan dan dijadikan makanan sehari-hari. 
Kira-kira apa ya? 


Perusahaan itu adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
Bila kita lihat dari sisi CFO-nya, terlihat bahwa peningkatan- 
nya sangat signifikan, dari Rp1.993.496 juta atau Rp 1,99 tri- 
liun ke Rp3.860.843 juta atau Rp 3,86 triliun, sekitar 93,67%. 
Tentu saja peningkatan sebesar ini tidak hanya dihasilkan 
oleh penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat. Masih 
banyak faktor lain yang ikut memengaruhi. Hal ini akan kita 
bahas di kesempatan berikutnya ya! 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











CASH IS KING! 


"11 ANWYEW SISANS dg» POOJOPU] Ld IseJedQ seyanyy UeIZe sey snay ueiode1 Sp equen 
































SOMANIY 96p”£66"L £v8"098'€ isejado SEJIANNY 
Bunesado Aq pəptA01d Use? 18N uep uejojedig BueA oyaN Sey 
jeu - sjuawAed uk (p1129) (12765) ojau - eAuure| ueJefegwad 
asuadxa asi JO SIUDUIAEJ (222701) Lee 717) ebunq uegag uesefegwad 
jeu - Sexe] jo SJUSWÁB A (917916) (721780011) ojau - yeled uejeAeqtuəd 
auio9ui oe JO Neen Z1€ vac LL 86€ ebung uejiseubuad ueetuuəuəd 
suonesado way payeruab usez) LOES6L'Z pot EPL Y Isejado uep yajojadip bueA sey 
seo/ojduie 0} SJUSWAEJ (01812) (6S PAS) ueme/uey epeday UEJBAEGWAJ 

sesuedxe Bunejado (Zvb'60€ v) (1£8'v85'9) eyesn 
pue uononpoid 104 SREL uep iSynpoid ueqəq mun uejeKequiad 
suayddns oj pred use? (27021251) (64€'900'91) yosewad epeday sey uesexequied 
SJƏWOJSNI WOJ panadal YSED 108 p16 vC 66 8/8 6c uebDuejed uep sex ueeuueuagd 
S3LLIALLOV ISVH3dO 
SNILVH3dO WOHJ SACH HSVI SV LIALDIV IVO SYA SNYY 

GIE DI Sal0N 
“LE Jequie2eq Papua 1e3A juejeje) 


Hagwasag LC 
¡e66uez eped nyyesaq Buek unue 1 









E 
— = 


CFI 


Setelah menganalisis secara sederhana tentang CFO, bagai- 
mana dengan analisis CFI? CFO yang membesar berarti kas 
yang diperoleh dari aktivitas operasionalnya meningkat, 
sedangkan CFI yang membesar berarti kas yang digunakan 
untuk aktivitas investasinya meningkat. Jika CFO yang me- 
ningkat secara umum dapat dikatakan baik, apakah berlaku 
juga dengan CFI? 


Semakin besar kas yang dikeluarkan untuk investasi oleh 
perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut terus- 
menerus berekspansi atau bertumbuh. Kata yang populer 
dari pengeluaran untuk investasi ini adalah capital expendi- 
ture atau sering disingkat “capex”. Investasi ini tidak hanya 
melulu tentang pembelian aset. Investasi juga dapat berupa 
pembelian aset baru, baik yang berwujud maupun tak ber- 
wujud, penambahan modal pada entitas lain, atau melaku- 
kan akuisisi entitas lain. Tentunya selain menambah aset, pe- 
ngurangan atau penjualan aset juga dicatat pada bagian ini. 


InVESTRSI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















CASH IS KING! 


GL INWYeW SISANS dg» POOJOPUI Ld Ise3seAu| SEYANAY ueigeq sey snay uesode7 9*b equen 




















seniAnoy DunseAuj u! PƏSN use) JeN (868162) (806654) Ise)saAu| SEJIADxIV 
ymun ueyeundig DueÁ 013N sey 

@jemosse Ue u! uonduasqns yoo]s (610 Lt) (00788) L Iseisose semua eped jepolu ueJojes 
JOJ Se2ueApe pue (EE ¡euolppy eynw Guen uep epou ueyequieusd 
sjasse JO seseyJund 10; SJUBAPY (ace sa) (094 411) jese ueijagwad ymun Eu Buen 

paunboe use» (650'p) (000'0€1) yajojedip DueK sex bueinyip 
JO jeu “AlBIpIsqns Mau e JO voRIsINDIy yejajas ‘ueq yeuy SCHU ISISIM y 
Sjesse ejgibuejul o] (Ott (951 19€) pnínwueq ye} jose ueyegweuaj 
Sjesse paxy o] SUONIPPY (rer 690 D) (roc 4S0 1) deja] jese ueyegweuad 
Sjesse paxi JO S[es WAY SPSSIOIJ 6986 ILL DL deja] jase uejenfued uep ueeuiususd 
SILLIALLOY ISVLSIANI 


ONLLSIANI WOH SMOTJ HSYI SVLIALLIV [VO SVA SNUV 


















Penjualan aset tetap bisa dilakukan karena beberapa alasan, 
bisa karena aset tersebut memang sudah usang dan perlu 
diganti, atau juga karena perusahaan membutuhkan uang 
kas sehingga menjual asetnya. Mana alasan yang baik untuk 
perusahaan? Tentu saja bukan karena butuh uang ya ©. 


Kali ini kita akan lihat contoh sederhana dari sebuah perusa- 
haan yang berekspansi pada tahun 2014 kemarin. 


Anda tentu mengetahui perusahaan tersebut. Perusahaan 
yang menjual bermacam-macam kebutuhan rumah dan pe- 
rabotan lainnya, yaitu Ace Hardware. Bisa kita lihat bahwa 
pada tahun 2014 Ace Hardware melakukan ekspansi dengan 
membeli aset tetap. Bila Anda ingin tahu apa yang dibeli oleh 
Ace Hardware, Anda bisa lihat pada bagian Catatan Laporan 
Keuangan nomor 8. 


Coba Anda buka Catatan Laporan Keuangan PT Ace Hard- 
ware Indonesia Tbk. Pada Nomor 8 Anda akan menemukan 
detail-detail menarik, contohnya adalah Anda akan menge- 
tahui di mana saja renovasi bangunan senilai Rp7,4 miliar itu 
dilakukan. 


Kembali ke gambar 4.7, dapat kita lihat bahwa perolehan 
aset tetap pada tahun 2014 jauh lebih tinggi daripada pen- 
jualan aset tetap—yang membuat arus kas dari investasi ini 
lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Dari angka sederhana 
tersebut kita dapat mengambil kesimpulan sederhana bah- 
wa perusahaan ini melakukan ekspansi pada tahun 2014 de- 
ngan capex yang lebih besar. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















*4q1 eiseuopu| 34eMpJeH ary 1d dela] 3esy ueigeq ueguenay ueiode1 ue1e3e» gb Jequien 


ert OEE OSE FSS — — (LEF les eis I) 


919 £OC OFS 664 
ssalBolg u! UONINJISUOD EP gen S56 1€ (p91p18'906) — — FC 9GP GGG G ueiesejeÁueg WEJEP asy 
665 £6/' 566 228 T9/'Y18 £90 7€ eres eis U) 262 Lt 1L 86 EGL 
ESCH 6rG 999 188 er = (6r/ezo'8es) 111'198'829'6€ UBEJEPUSY 
JuswdinbI 22yo pue age “862211860612 TOC Z9E PEZ = 094144 5902 JOJUEY uep OYO] uejejeled 
Juawanoiduj BCE BLS 591 coc 095 214 ergo (98°€10'S26) S6V 128 ber L M40 837 Got ZZZ ueundueg 
pue uolJBAouəu Bulpyng ISEMOUSY UEP EUEJESEId 
butpung 99€ 567 206 € = = = OC 567 7066 ueundueg 
pue] 9rPOPVCFETSC — = DEl IZS 662 SLE FLO 'CFS IBT yeuej 


1503 uogisinboy 





ue yajoJo y eAeig 








dy dy dy dy dy 
PLOZ'LE sequieseg  uogeoyisse|ooy  suoponpeg suopippv — ELLE sequiaosg 
Inlogisgwaesag |t — jisevijisepjaM ^ — /ueBueinBueg  /ueyeqweuəad  /£L0Z Jequueseq E 
loz 


GL eiseuopu| BIEMPIEH ƏY 1d ISP1SƏAUI| SEHANNY ueigeq sey snay ueJode7 Zb 1equien 








agay But]səAul Ters'19068/c8) — [599 5p6 72696) | ISEJSSAUJ SEA 

SI) $M0j USED JON mun ueseunBir] (aN sey sniy 
sy pax JO pesodsig way paeoolg £80 UU PGI LE 968 deet jesy uejenluag [ise 
šW DƏxI-J jo suoqsinboy (107 ecz'96/ cg) (e98'292'4Z6'96) deja | jasy VEER 


JANI WOH4 SMO TH HSYI ISVLSSANI SVLIALLHY TUWO SYM erg 


CASH IS KING 











CFF 


Setelah membahas CFO dan CFI, mari kita berangkat ke CFF, 
arus kas dari pendanaan. Sekarang, lihatlah gambar di ba- 
wah ini. Gambar ini akan memperlihatkan kira-kira apa saja 
yang termasuk ke dalam CFF. 


Dapat kita lihat bahwa banyak sekali aktivitas pendanaan, 
contohnya adalah penerimaan dan pembayaran utang bank 
jangka pendek dan jangka panjang, penerimaan dari pener- 
bitan obligasi, pelunasan obligasi, pembayaran dividen, dan 
sebagainya. 


Bila melakukan sedikit analisis pada laporan di samping, kita 
bisa lihat ternyata pada tahun 2014 perusahaan mengurangi 
pinjaman bank dan beralih dengan menerbitkan obligasi. Di 
sisi lain kita juga bisa lihat, ternyata pembagian dividen pun 
menurun, dari Rp1.624.380 juta menjadi Rp1.246.821 juta. 
Namun, jika kita lihat neto dari aktivitas pendanaan ini, dari 
tahun 2013 ke 2014 cukup jauh perbedaannya. Kira-kira kena- 
pa ya? Alasannya dapat kita ketahui dengan melihat kompo- 
nen lainnya, dua sahabat dari CFF yaitu CFO dan CFI. 


Bila kita gabungkan ketiga komponen ini, kita bisa menge- 
tahui bahwa ternyata aktivitas operasinya terbilang cukup 
baik. Hal itu ditandai dengan nilai CFO yang lebih besar de- 
ngan menahan ekspansi sehingga nilai CFI-nya lebih kecil dari 
tahun sebelumnya. Karena perusahaan sudah mendapatkan 
kas yang cukup banyak dari operasi dengan pengeluaran in- 
vestasi yang lebih kecil, menahan arus kas dari pendanaan 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















QL NU sesyns POOJOPU| Ld Ise3seAu| Uep Ise4ado SEJIAIDIY Hep sey snay OJON 6'b Jegweny 


seniAnoy Bunueulg 
Ag PAPIMOIJ USE) 19N 


sjasse Da jo seseu2und 
40 ÁYNIGE! JO sjuawAeg 
Arerpisgns e 
Aq 49035 Ainseay jo 3SLYUINJ 
sysajaju! buijo1juod-uou 
0] Seueipisqns Aq 
SPUAPIAIP use» JO sjuawAeg 
sueoj queg 
uia]-Duoj Jo sjuaui Aeg 
SPUAPIAIP use» jo SjuawAeg 
yeselj ynyns pue 
sajgeAed puog Jo jusu eg 
sueo] YUEG 
uə]-uous JO SJUSWAE 
1səuzə]u! bunjoujuod 
-UOU WOL UORAUISQNS YIOJS 
10] SAJUBAPE WO SPSSIOIJ 
sisauajui bujoujuod 
-uou Wd UONGUIUOD Jeydeo 


jeu — IIA spuoq yerdny 
JO SIUBNSSI WOY SPSDIOIJ 


sueo] yueg 
uuəl]Duoj WL SPIBIOIJ 
sueo] yueg 
uJ3J-JJOUS WON spes204d 
S3ILIALLOV ONIIONYNIJ 
OAI SAO 1d HSYI 


650629 
(ccv V) 


(scc cto 
(opt Ceci 


(se9vL0 1) 
(08€ pz9 V) 


(0278658) 
OSE ELZ 


LLOLEL 


661 cee 6 
618 bel 6 


SGCIZ0EL 
(seri) 


(157991) 
(118489) 


(TEL 6011) 


(izg9scu) 
(000 0ft 2) 


(990'508 €) 


SF9 686 L 


Lle Ley 
£98 9C6 S 


ueeuepuag SEJANNY 
uep yajosadig Buek ojaN sey 


deja] Jase 
ueijequied Duejn uejeÁequiad 
yeuy semua 
uəlo unseaJ weyes ueiaquieg 
i epuebueduou uebunuaday 
epeday yeuy semua 
yajo sey USpIAIp uejeKequied 
buelued 
exbuef yueg buejn uejeÁequiag 
SEN USpIAIp uejeKequiad 
ueselj nyns 
uep isebigo ueseunjad 
yapuad eyuef 
yueg buejn uesefegwaj 
¡epuabuaduou 
uebuyuaday uep jepow 
uejojas eynui Huen ueeuiuauag 
Irepuabuaduou uebunuaday 
uep jepow isnqujuox 


0j8U - IIA yeidny Isebygo 
ueyqueuad uep ueeuiuauag 


buelued eybuel 
yueq buejn uep ueetuuəuəq 
yapuad exbuef 
yueg Duejn yep ueeuiueued 
NVVNVON3d 
SV LIALLMV INVO SVM SNYUV 


CASH IS KING! 

















bisa dibilang pilihan yang cukup tepat karena memang per- 
usahaan tidak terlalu membutuhkan uang yang banyak dari 
sisi eksternal. 


Setelah menganalisis tiga komponen arus kas tadi, ada satu 
hal yang penting namun terkadang sering terlewat. Apalagi 
hal itu juga belum terlalu umum untuk investor awam. Maka 
dari itu, kita akan bahas sedikit apa sih hal penting itu? 


Poin ini masih termasuk ke dalam arus kas, namun tidak ter- 
cantum pada laporan arus kas pada umumnya. Untuk menga- 
walinya, mari berandai-andai kalau kita adalah seorang peme- 
gang saham atau pemberi utang terhadap sebuah bisnis. Mi- 
salkan Anda seorang pemegang saham yang telah menyuntik- 
kan dana untuk sebuah bisnis. Tentu Anda ingin tahu berapa 
uang yang tersedia untuk para pemegang saham. 


Kita sudah mengetahui net income, cash flow from operati- 
on, atau net cash dan ending cash balance sebagai hasil akhir 
laporan arus kas. Namun, manakah yang benar-benar uang 
bebas untuk Anda? Uang yang tersedia untuk para investor 
adalah free cash flow to the firm (FCFF). FCFF merupakan 
uang yang benar-benar bersih setelah dikurangi berbagai 
macam pengurangnya. Apa saja pengurangnya itu? Berikut 
kita lihat dulu formulanya. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











107 


NI = Net Income 

NCC = Non-Cash Charges (depresiasi dan amortisasi) 

Int = Intereset expense 

FCInv = Fixed Capital Investment atau net capex 

WCInv = Working Capital Investment (aset lancar diku- 
rangi liabilitas jangka pendek) 


Walaupun dinamai arus kas bebas, namun uang ini juga me- 
rupakan bersih dan murni untuk pengembangan bisnis. Jadi, 
tidak serta-merta semua uang dapat langsung didistribusi- 
kan kepada para pemegang saham lewat dividen. 


CASH IS KING! 


Yap! Di akhir dari bab ini saya akan kembali membuat 
sebuah ringkasan bagi Anda agar bisa mendapatkan se- 
buah list sederhana mengenai apa saja yang penting dari 
laporan arus kas. 


1. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuang- 
an perusahaan yang benar-benar hanya berisi uang 
masuk dan keluar dari perusahaan itu secara detail 

2. Tujuan penting seorang investor atau pengguna la- 
poran keuangan melihat laporan arus kas adalah un- 
tuk memastikan apakah uang dari pemasukan dan 
pengeluaran operasional perusahaan secara real, 
bisa memberikan kontribusi keuntungan? Atau justru 
perusahaan tersebut memiliki laporan arus kas yang 
buruk, yang berarti bahwa bisnis utama operasional 
perusahaan itu tidak baik, namun terbantu oleh 'side 
job' perusahaan 

3. Laporan arus kas terdiri dari 3 kelompok: 

* Arus kas dari operasional atau cash flow from ope- 
rating (CFO) 

e Arus kas dari investasi atau cash flow from inves- 
ting (CFI) 

* Arus kas dari pendanaan atau cash flow from fi- 
nancing (CFF) 

4. CFO berisi laporan arus kas yang terfokus pada ak- 
tivitas yang berhubungan langsung dengan operasi 
bisnis perusahaan 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


CFO yang meningkat memberikan operasi atas bisnis 
perusahaan membaik, tentunya perusahaan yang ak- 
tivitasnya menjadi lebih tinggi mengindikasikan usa- 
hanya berjalan semakin solid 

CFI memberikan informasi mengenai transaksi peru- 
sahaan yang bersifat investasi 

Investasi yang meningkat adalah sebuah hal baik, 
karena semua orang tentunya berinvestasi dengan 
tujuan menjadi lebih baik. Namun, kembali lagi, se- 
tiap investasi memiliki risiko, misalnya ekspansi yang 
terlalu agresif tidak selalu berujung baik, artinya se- 
suatu yang begitu signifikan perlu dicermati lebih jeli 
Dari CFF kita akan mengetahui bagaimana perusaha- 
an menggunakan pendanaan pihak ketiga 
Pendanaan pihak ketiga juga bagian yang sama de- 
ngan investasi, menjadi pedang bermata dua 

. CFO yang mengalami kenaikan memberikan makna 
bahwa aktivitas perusahaan tersebut ‘menang’ (ber- 
tumbuh) atas transaksi perdagangan atau usaha per- 
usahaan itu 


CASH IS KING! 


Bab 5 

Cara “Curang” 
Membaca Laporan 
Keuangan 














ari sekian banyak ulasan dari awal Bab 1 hingga bab ke 
D: ini, sebenarnya ada sebagian orang yang hanya fokus 
untuk memahami rasio. Maka dari itu, kita akan membahas 
rasio keuangan, yang fungsinya bisa memberikan highlight 
kondisi perusahaan secara lebih cepat sebelum membedah 
terperinci setiap laporan yang ada di dalam sebuah laporan 
keuangan. 


Beberapa rasio telah kita bahas, namun ada baiknya juga jika 
kita tulis kembali supaya Anda terbiasa dan cepat mengingat 
rasio-rasio ini. Rasio keuangan dibagi ke dalam beberapa kla- 
sifikasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh perusaha- 


an. 
1. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Activity ratios. Kategori ini berisikan beberapa rasio me- 
ngenai pendayagunaan aset dan rasio-rasio turnover. Ra- 
sio-rasio ini akan memperlihatkan seberapa baik perusa- 
haan dalam mengelola aset-asetnya dan efisiensinya. 
Liguidity ratios atau rasio likuiditas. Rasio ini akan mem- 
perlihatkan pada kita bagaimana kemampuan perusaha- 
an dalam membayar utang jangka pendek. 

Solvency ratios. Rasio ini akan memperlihatkan pada kita 
tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi pem- 
bayaran utang jangka panjang. 

Profitability ratios. Rasio ini menunjukkan seberapa baik 
perusahaan mendapatkan pendapatan dari investasi 
yang dilakukan perusahaan. 

Valuation ratios. Rasio memperlihatkan bagaimana per- 
forma perusahaan atau posisi keuangan perusahaan ter- 
hadap nilai wajarnya. Rasio ini akan kita bahas pada Bab 
7 nanti. 

















Namun perlu kita ingat lagi bahwa rasio bukanlah sebuah ja- 
waban tentang baik tidaknya suatu perusahaan. Rasio ada- 


lah indikator terhadap beberapa hal yang telah dijabarkan 
di atas, sehingga rasio tidak dapat berdiri sendiri. Umumnya 
tetap dibutuhkan pembanding dengan kompetitor atau in- 
dustri sejenis. 


Tidak semua rasio relevan pada setiap situasi atau pada se- 
tiap perusahaan. Misalnya inventory turnover atau perputar- 
an barang dari Bank BCA. Karena Bank BCA tidak menjual 
barang dalam bentuk inventory, kita tidak perlu mencari in- 
ventory turnover dari Bank BCA. Hal penting lain yang per- 
lu diketahui adalah jika Anda mencari rasio-rasio keuangan 
di beberapa sumber yang berbeda, ada kemungkinan Anda 
akan menemukan perbedaan kecil pada angka maupun for- 
mula penghitungannya. 


Sekarang kita mulai bahas satu per satu, kita mulai dari pro- 
fitability ratios. 


PROFITABILITY RATIOS 


Formula sederhana jika ingin mencari tahu berapa keun- 
tungan dari investasi Anda tentu adalah jumlah keuntungan 
dibagi jumlah investasi, betul? Jika Anda seorang pemegang 
saham perusahaan publik (meski hanya punya satu lot juga 
tetap pemegang saham, lho!), rasio ini dinamakan ROE atau 


Return on Equity dengan formula sebagai berikut: 


CARA “CURANG” MEMBACA LAPORAN KEUANGAN 




















ROE = Net Income 
Average Equity 


Average Equity didapat dari (total equity tahun sebelum- 
nya+total equity tahun sekarang)/2. Dalam beberapa perhi- 
tungan banyak pula yang menggunakan total equity tahun 
sekarang, tanpa dirata-rata. Rata-rata digunakan karena 
eguity atau modal yang ditambahkan pada tahun tersebut 
belum mencerminkan peningkatan penghasilan secara lang- 
sung pada tahun itu. 


Misalkan, Anda memiliki modal awal sebesar Rp1o juta untuk 
bisnis warung makan. Anda kemudian ingin menambahkan 
lagi modal sebesar Rp5 juta dengan tujuan memperkuat ke- 
giatan pemasaran dan menambah beberapa meja dan kursi. 
Penambahan ini tentu saja tidak akan langsung meningkat- 
kan pendapatan Anda di tahun itu, apalagi jika penambahan 
dilakukan di akhir-akhir tahun. 


ROE merupakan salah satu rasio yang paling penting dalam 
menganalisis sebuah perusahaan. Mengapa? Karena kita 
bisa mendapatkan banyak hal penting lainnya dengan meng- 
uraikannya. Bagi Anda yang ingin lebih mengenal dan lebih 
ahli dalam menerjemahkan ROE, Anda wajib untuk mengua- 
sainya. Apa gunanya kita menguraikan ROE? 


Tentu saja banyak, contohnya adalah kita jadi tahu apa yang 
menggerakkan ROE, kita akan tahu perbedaan ROE sebuah 
perusahaan dengan perusahaan lain walaupun dengan ang- 
ka ROE yang sama, dan lainnya. Penguraian ROE biasa dina- 
makan DuPont Analysis. Jika ada yang bertanya mengapa 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 




















dinamakan DuPont, karena memang perusahaan itu yang 
mengembangkan uraian ini. Mari kita ‘belah’ ROE ini menja- 
di dua bagian. 


ROE = ROA x Laverage 


ROA adalah Return on Assets (net income/average assets) 
dan leverage—atau bahasa sederhananya, utang—adalah 
aset perusahaan dibandingkan dengan ekuitas perusahaan 
(average assets/average equity). Sekarang apa gunanya me- 
ngetahui ROA dan rasio leverage? 


ROA akan memperlihatkan berapa besar keuntungan yang 
didapat dari aset yang dimiliki perusahaan. Sedangkan le- 
verage, sesuai dengan formulanya dan yang telah dijelaskan 
pada bab sebelumnya, kita bisa mengetahui seberapa besar 
aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal perusaha- 
an itu sendiri. Semakin besar leverage, mengindikasikan se- 
makin besar pula aset perusahaan yang tidak dibiayai mo- 
dal sendiri, alias utang. Jadi, dari dua komponen ini, mana 
yang Anda pilih, ROA diperbesar atau leverage diperbesar 
untuk memperbesar ROE? Pastinya akan lebih tepat kalau 
ROA yang diperbesar ya. 


Bagaimana caranya menaikkan ROA perusahaan? Mungkin 
untuk sekadar Anda tahu saja, formula sederhana menghi- 
tung ROA adalah Net Income/Average Assets, namun ada 
formula lain yang lebih informatif, yaitu: 


ROA = Profit Margin x Turnover 


CARA “CURANG” MEMBACA LAPORAN KEUANGAN 

















Profit Margin didapatkan dari Net Income/Revenue, sedang- 
kan Turnover didapatkan dari Revenue/Average Assets. 


Mengapa lebih informatif? Seperti halnya ROE, penguraian 
ROA juga akan menginformasikan kita apa yang menjadi pe- 
micu peningkatan atau penurunan ROA perusahaan itu sen- 
diri. Bila profit margin lebih tinggi, berarti perusahaan dapat 
meningkatkan profitabilitas bisnisnya, bila turnover yang 
lebih tinggi, berarti perusahaan berhasil mendayagunakan 
aset yang dimiliki dengan lebih maksimal atau efisien. Apa- 
kah penguraian ini ada hubungannya dengan ROE? Jelas ada 
dan memang ini maksud saya menguraikan ROA. 


Penguraian ROE yang lebih populer dan tidak terlalu rumit 
adalah dengan menguraikan ROE menjadi 3 bagian. Tadi 
kita sudah membagi jadi 2 bagian, sekarang kita potong lagi 
menjadi 3. 


ROE = Profit Margin x Turnover x Leverage 


Sekarang kita bisa mengetahui lebih jelas lagi, komponen 
mana yang benar-benar menjadi pendorong ketika ROE per- 
usahaan meningkat. Terkadang kita hanya bisa mengetahui 
kenaikan ROE perusahaan, misalnya dari 10% menjadi 15%, na- 
mun kita tidak tahu bagaimana itu terjadi. Bagaimana kalau 
kenaikan itu terjadi akibat turnover dan leverage yang naik 
lebih tinggi daripada profit margin-nya yang justru menga- 
lami penurunan? Apakah hal itu baik? Menurut saya tidak. 


Namun kembali lagi kepada apa yang telah saya sebutkan, 
penjelasan ini tidak bisa berlaku umum di setiap perusahaan, 
karena tiap perusahaan, khususnya yang berbeda industri 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 








dan sektor memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga 
pendorongnya juga berbeda. 


Beberapa industri sektor memiliki margin yang tinggi, con- 
tohnya sektor semen, sehingga profit margin-nya besar. Ada 
pula yang turnover-nya tinggi, yaitu sektor retail seperti Uni- 
lever atau Mitra Adi Perkasa karena sektor retail biasanya 
memiliki margin yang tidak besar sehingga mengandalkan 
perputaran barang yang cepat. Ada juga yang leverage- 
nya tinggi, yaitu sektor perbankan karena perbankan mem- 
butuhkan dana pihak ketiga sebagai amunisi memberikan 
utang kepada nasabah lainnya dan juga sektor konstruksi 
karena perusahaan konstruksi akan membutuhkan dana be- 
sar di awal untuk membangun properti atau infrastruktur se- 
hingga membutuhkan utang yang cukup besar pula. 


Rasio lainnya yang tidak kalah penting di profitabilitas ini 
adalah gross profit margin, operating profit margin, dan net 
profit margin. Ada yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, 
namun biar kita selalu ingat, saya hadirkan kembali formula- 
nya yang sangat mudah. 


Gross Profit Margin (GPM) = . Cross Profit 
Revenue 


Operating Profit Margin (OPM) = Operating Profit 
Revenue 


Net Profit Margin (NPM) = Net income 
Revernue 


CARA “CURANG” MEMBACA LAPORAN KEUANGAN 








=— 
== 











Ketiga rasio ini bisa kita dapatkan dengan angka-angka yang 
ada pada laporan laba rugi atau income statement. GPM 


memberitahukan kita seberapa besar margin barang atau 
jasa yang dijual oleh perusahaan. Sedangkan OPM memberi- 
tahukan kita seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 
menciptakan keuntungan setelah dikurangi beban-beban 
operasional. Selisih antara GPM dan OPM dapat memper- 
lihatkan berapa besar biaya-biaya operasional perusahaan 
terhadap pendapatannya. NPM adalah yang paling akhir dari 
laporan laba rugi, seberapa besar keuntungan bersih diban- 
dingkan pendapatan. 


ACTIVITY RATIO 


Selanjutnya adalah rasio aktivitas untuk melihat seberapa 
efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya. 
Salah satu rasio yang bisa dipakai adalah asset turnover. 


Revenue 


Asset Turnovers |. 777-7 
Average Total Assets 


Asset turnover yang menurun atau rendah bisa menandakan 
penjualan perusahaan menurun atau perusahaan baru saja 
berinvestasi pada aset yang bernilai tinggi. Investasi aset 
yang bernilai tinggi diharapkan bisa membawa kebaikan di 
masa mendatang. Namun, yang berbahaya adalah apabila 
ternyata tidak demikian karena biasanya investasi aset yang 
nilainya besar sering kali dibiayai dengan utang. Jika Anda 
memang penasaran, Anda bisa mengganti "Average Total 
Assets" dengan "Average net fixed assets" untuk mengiden- 


InVESTRSI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















tifikasi kasus tadi. Rasio aktivitas lain yang bisa kita lihat ada- 
lah Inventory Turnover. 


Cost of Goods Sold 
Average Inventory 


Inventory Turnover = 


Dengan mengetahui rasio tersebut, kita bisa tahu perputar- 
an bahan baku atau barang jadi yang dimiliki perusahaan. 
Semakin tinggi berarti menandakan perputaran barangnya 
baik. Namun, jika menurun bisa karena beberapa kemung- 
kinan. Mungkin memang karena penjualannya menurun atau 
karena perusahaan membeli bahan baku dalam jumlah yang 
lebih besar dari sebelumnya. Inventory turnover yang terlalu 
tinggi pun tidak selalu baik, karena bisa saja perusahaan ti- 
dak mempunyai persediaan yang cukup untuk menghadapi 
kejadian yang di luar kebiasaan atau tidak normal. 


LIQUIDITY RATIO 


Rasio yang tidak kalah pentingnya adalah rasio likuiditas. Se- 
perti yang telah kita ketahui dari bab sebelumnya, likuiditas 
berkaitan dengan kemampuan perusahaan menyelesaikan 
kewajiban utang yang sifatnya jangka pendek. 


Current Assets 


Current Raios — >” _7 
Current Liabilities 


Current ratio merupakan rasio yang lazim digunakan dalam 
menganalisis likuiditas perusahaan. Current ratio berisikan 
mulai dari kas, piutang hingga persediaan. Namun beberapa 


CARA “CURANG” MEMBACA LAPORAN KEUANGAN 

















analis tidak menggunakan semua yang ada pada current as- 
sets, tetapi hanya beberapa komponen saja. 


Jika Anda hanya menggunakan kas, investasi yang dapat di- 
perjualbelikan dalam jangka pendek dan piutang, rasio ter- 
sebut menjadi quick ratio. Jika Anda hanya menggunakan 
kas dan investasi yang dapat diperjualbelikan dalam jangka 
pendek, rasio tersebut menjadi cash ratio. 


Level likuiditas setiap perusahaan berbeda-beda bergantung 
industrinya. Namun yang pasti, current ratio harus di atas 1, 
sehingga hal itu berarti perusahaan memiliki aset yang cukup 
untuk membayar seluruh utang jangka pendeknya. Semakin 
besar, maka kemampuan perusahaan menjadi semakin baik. 


SOLVENCY RATIO 


Salah satu dari macam rasio ini telah kita bahas pada bab se- 
belumnya. Sambil mengingat-ingat lagi, solvency ratio ini ter- 
bagi menjadi 2 bagian besar, yaitu debt and coverage. Debt 
berarti seberapa besar unsur utang pada struktur modal per- 
usahaan dan coverage berarti seberapa besar pendapatan 
yang dihasilkan dapat menutupi biaya berutangnya. 


Untuk bagian debt saja, kita bisa menggunakan 3 macam 
rasio, yaitu Debt-to-assets ratio, Debt-to-capital ratio, dan 
Debt-to-equity ratio atau yang pernah kita sebut DER. Perbe- 
daan dari ketiga rasio ini hanya pada bagian penyebutnya, 
bila debt-to-assets ratio berarti penyebutnya adalah total 
aset, debt-to-capital ratio penyebutnya adalah total utang + 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















modal pemegang saham, sedangkan DER penyebutnya ada- 
lah hanya modal pemegang saham. Analisis ketiga rasio ini 
hampir mirip, semakin tinggi rasionya tentu risiko keuang- 
annya akan jauh lebih tinggi dan kesanggupan melunaskan 
utangnya atau solvency-nya lebih rendah. 


Sedangkan untuk bagian coverage, rasio yang umum digu- 
nakan adalah interest coverage. Pernah dengar istilah ini? Se- 
harusnya Anda sudah dengar, karena telah kita bahas pada 
bab sebelumnya. Interest coverage ini menggunakan unsur 
EBIT dan bunga pinjaman yang mana semakin besar tentu 
semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan mam- 
pu untuk memenuhi kewajiban membayar bunga utangnya. 


CARA “CURANG” MEMBACA LAPORAN KEUANGAN 








== 
a 


“s I % 


Bab 6 

Mencari “Emas” 
Tersembunyi 
dengan Melihat 
Laporan Keuangan 














etelah memahami semua isi laporan keuangan, rasanya 

begitu mudah untuk membacanya, betul? Ya, karena 
dalam buku ini semua data telah diambil dan ditandai pada 
bagian mana Anda harus memperhatikannya. Dengan begi- 
tu, Anda mudah memutuskan apakah laporan perusahaan 
itu mencerminkan kondisi perusahaan yang baik atau buruk, 
meski tetap saja apa yang sedang kita bahas memiliki sisi 
subjektif. 


Sekarang, kita perlu menghadapi suatu fakta, bahwa di In- 
donesia—hingga buku ini dibuat (Maret 2016)—terdapat 
534 perusahaan yang telah mencatatkan diri di Bursa Efek 
Indonesia dan saya yakin akan semakin terus bertambah. 
Pertanyaan termudah dengan jawaban tersulit adalah “Sa- 
ham mana dari 534 emiten yang harus dipilih untuk saya in- 
vestasikan?” 


Mengapa saya bilang jawabannya sulit? Sebab di sinilah saya 
harus menjawab dengan versi saya bagaimana saya memilih 
dari 534 emiten ini dengan banyak analisis yang berbeda. 


Mari kita bahas saham-saham kategori pertama. 


LIKUID DAN BIG CAP 


Ketika harus memilih saham bagi seorang yang amat awam 
dalam dunia pasar modal dan persahaman—termasuk 
orang-orang yang menginginkan sebuah deretan saham de- 
ngan perusahaan yang cukup kuat di Indonesia—saya perlu 
memilih saham yang mudah diperjualbelikan, sudah teruji 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 








saat bursa mengalami kelesuan, misalnya di tahun 2008, dan 
sampai hari ini masih memasuki sebuah kategori tertentu. 


Untuk pemilihan itu, saya memilih saham dengan mengam- 
bil indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dan membuat sebu- 
ah irisan, perusahaan manakah di Bursa Efek Indonesia yang 
mampu menduduki list LQ45 selama 10 tahun. 


Inilah hasil irisan dari indeks LQ45 selama 10 tahun (2005- 
2015) yang bertahan selalu ada di dalam indeks LQ45 (maksi- 
mal hanya keluar 2x dari setengah periode): 


we Nama (Tahun IPO) 
i AALI (1997) 
2 ADRO (2008) 

3 ANTM (1997) 


ASII (1990) 


5 
BBNI (1996) 
BMRI (2003) 

i 

2 CPIN (1991) 

3 

; 

5 INDF (1994) 

16 INTP (1989) 


17 ITMG (2007) 
JSMR (2007) 











1 





E 


B 





1 
1 
1 











MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 








——p 
ll 





























Apa Itu Indeks LQ45? 


LQ45 adalah indeks yang dihitung dari 45 saham, dari 
kodenya, LQ, dapat kita tebak bahwa ada hubungan de- 
ngan liquid. LA45 memang merupakan 45 saham yang di- 
lihat dari likuiditas, meskipun ada bobot lain dalam peni- 
laian, yaitu kapitalisasi pasar. Indeks LO45 akan di-review 
setiap enam bulan, yaitu Februari dan Agustus. 


Ada beberapa penilaian lain agar sebuah saham dapat 
masuk ke dalam LO45, yaitu telah tercatat di bursa se- 
lama minimal 3 bulan, masuk ke dalam 60 saham ber- 
dasarkan nilai transaksi di pasar reguler, dan 30 dari 60 
saham dengan nilai transaksi terbesar akan masuk dalam 
perhitungan LQ45. 


Ketika LQ45 sudah terisi sebanyak 30, bagaimana dengan 
15 lainnya? Dari nilai transaksi tadi masih tersisa 30 sa- 
ham. Dari 30 saham tersebut dipilih 25 saham berdasar- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


127 


kan hari transaksi di pasar reguler dan diambil 20 saham 
berdasarkan frekuensi transaksinya di pasar reguler. 
Kemudian, dipilihlah 15 saham berdasarkan kapitalisasi 
di pasar sehingga genaplah 45 saham. Bobot lain yang 
diperhatikan adalah berdasarkan potensi pertumbuhan 
perusahaan dan keadaan laporan keuangan perusahaan 
tersebut. 


Sumber: Buku Why Woman as a Trader and Man as an Investor - 
Ryan Filbert & Linda Lee 


Mungkin Anda berpikir, memiliki fundamental baik dan ber- 
ada di indeks LQ45 adalah keputusan investasi paling tepat 
dan membeli saham-saham tersebut secara buta akan sege- 
ra mendapatkan keuntungan, maka saya harusnya menya- 
jikan fakta pergerakan saham-saham tersebut selama lima 
tahun (2011-2015): 


























MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


| 9 [BDMN (1989) | -34.54%| 43.90% 36.44%] 21.33%) -16.59%| 


% 
% 


| 14 | neo (1990) | -34.02% | -17.97% -9.52%| 51.16%) -51.67%| 
16 | INTP (1989) 3.33%| 29.33%| -9.30% 24%| 20.36% 
[20 | IsiP(1996) | -4.26%| 6.67% -23.33%] 3.53%| -5.51%| 
| | Average | -0.83%| 17.94%| -5.43% 21.88%) -11.94%| 
| | somsa | 2.14%| 15.39%| -3.45%| 23.14%) -7.62% 


Sumber data diolah dari pergerakan 26 harga saham dan IHSG 1 year 
kurun waktu 2011-2015 








Ternyata dengan membeli secara rata ke-26 perusahaan ter- 
sebut belum mampu memberikan sebuah keuntungan yang 
baik, terlihat bahwa seperti tahun 2011 ketika IHSG mampu 
memberikan return 2,144, pada pembelian rata-rata justru 
memberikan return -0,834, dalam 5 periode rata-rata di atas 
performance pada periode tahun 2012 yaitu 17,944 vs IHSG 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNI 


IN 
— 


























15,39%. Sehingga, meskipun baik secara fundamental dan 
sahamnya likuid, tetap perlu memikirkan kapan waktu yang 


tepat untuk membeli saham-saham tersebut. 


Sebuah contoh yang ekstrem adalah membeli saham AALI 
dalam kondisi harga setiap tahunnya dari tahun 2011-2015 di 
titik terendah. Seperti apa perbedaannya? 


"mi en ml md "e 





COME 5396 zl mes ze 


Bila setiap tahunnya Anda mampu membeli saham AALI di 
titik terendah harganya dan diperhitungkan setiap akhir ta- 
hun, akan terlihat bahwa saham AALI menjadi saham yang 
begitu menguntungkan. 


Ya, saya tahu, ketika Anda membaca hal tersebut, pastinya 
Anda akan menyatakan sebuah keberatan, “Di dunia ini, siapa 
yang mampu mengetahui harga terendah saham AALI selama 
lima kali berturut-turut???” dan mungkin Anda ingin melem- 
par buku ini karena menganggap buku ini hanya teori belaka. 


Betul sekali. Sabar.... © 


Apa yang ingin saya sampaikan dengan menyajikan data di 
atas? Yang ingin saya sampaikan adalah pastikan bahwa sa- 
ham yang Anda pilih untuk berinvestasi harus memiliki vola- 
tilitas atau likuid dan masuk ke dalam kategori baik secara 
kapitalisasi perusahaan. Nah, ke-26 saham yang saya sajikan 
tadi, masuk ke dalam dua kategori itu. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 














Ada satu catatan lagi, ke-26 saham itu cenderung mengalami 
kenaikan, sampai pada tahapan ini. Saya hanya ingin mem- 
berikan sebuah sudut pandang untuk mengerucutkan 534 
saham menjadi hanya 26 saham, sebab tidak mungkin bukan 


jika harus memonitor 534 saham sekaligus? Akan sangat ba- 
nyak yang perlu kita perhatikan. 


Di sini kita akan mendapati sebuah masalah yang harus di- 
pecahkan bahwa sebuah saham dengan kapitalisasi baik 
dan likuid sekalipun rupanya memerlukan waktu atau alasan 
membeli yang lebih baik. Bukan hanya sekadar membeli di 
awal tahun dan me-review-nya di akhir tahun, sebab hal itu 
tidak menjadi lebih baik dibandingkan kinerja Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) sendiri. 


TERKENDALI DAN MENGUASAI 


Setiap sektor dan industri pasti akan ada persaingan. Sebu- 
ah perusahaan yang menguasai pasar akan terlihat dari be- 
berapa rasio yang perlu kita perhatikan. Perusahaan dengan 
NPM dan ROE yang lebih tinggi adalah salah-dua ciri dari 
perusahaan yang menguasai persaingan. Bila Anda bertanya 
mengapa NPM dan ROE yang menjadi indikasi penguasaan 
persaingan, silakan baca kembali bab sebelumnya. 


Mari kita pelajari bagaimana pergerakan NPM dan ROE dari 
sebuah sektor, yaitu properti dan real estate. Dari sana kita 
akan mendapati 48 emiten (data akhir: Maret 2016): 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 









































MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


—— 
|. — 








Dengan mempertimbangkan ROE, NPM dan satu kriteria 
lagi, yaitu market cap, maka kita akan mendapatkan bahwa 


secara peringkat akan menjadi sebagai berikut: 















































MKPI DART 
DMAS KIJA 
JRPT BEST 
LPCK CTRP 
BSDE SCBD 
PWON COWL 
DUTI ASRI 
SMRA EMDE 
RDTX MMLP 
CTRS TARA 
MDLN GPRA 
CTRA BIKA 
PLIN BCIP 
RODA NIRO 

FMI SMDM 

LAMI LCGP 

GMTD ELTY 

PPRO GAMA 
BIPP BAPA 
APLN BKSL 
GWSA OMRE 
MTLA BKDP 
LPKR RBMS 
DILD MTSM 





=== 
=== — 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNI 





























Mari kita ambil pergerakan dari 7 teratas dan ambil perge- 
rakan harga dari 7 terbawah dalam sudut pandang pergerak- 
an harga tahunan. Tak perlu Anda pusingkan mengapa harus 
7. Itu hanya angka kesukaan saya saja ©. 


ee at 








Lo 
or p 


— — — 


kasa ma GLRIL XGEGQ Ri Q R A A Wa A a 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 














i cmm tek | te 





TI a Sas La: 





TER Mrs —— BR WEB 

















INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 














| tem 
| um 
1 = 
| - 
| = 
=. 
+ Sa 
| = 















rus "hry MAN £ n = 


dard wasa 10538!) wan res ra REM La TTU mas ed ER: 











t re? 





|| na 
| Leg 
| 
' 


—— s Y= 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


















 — E ss 
pe ra asi L; lan Dan PAT PA. | 


Dan untuk pergerakan 7 saham terbawah dalam list tersebut 
adalah sebagai berikut: 


























p us 
Al 
A 
ALI 
pom 
| 
LOB! 
Lou "a 
of 
Be: a 


ime 





Li Py l nme 
) wa 
4 - T ay 1 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 

















ee Pim ia ee yaz q rg 


I ET 
fe a 


d 
pus Ma TET wr 


teši A AAA 




















INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











mad 














"a j id 
| 
OR 
Mp 
e 
Lui. 


= THT KA Te Tag 1 
kamu meas maan EE ma wrana sa. Qm w = sa um 











boves 


- 
I | j 
i | | 
EL- |La.--—. Lia. en 
EI , ` 


zm Kal 


DI x 
tama am ES aga Gd VOULU» GIU s w a zm 


Secara umum, pergerakan harga mana yang lebih menyejuk- 
kan hati seorang investor? Tujuh pertama atau tujuh kedua? 
Silakan Anda menilainya. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 




















BALADA PERUSAHAAN 
BANYAK UTANG 


Sebuah rahasia kecil dan umum bahwa perusahaan yang 
men-Tbk-kan diri memiliki salah satu alasan kuat, yaitu per- 
usahaan membutuhkan dana. Dengan memperjualbelikan 
sahamnya di bursa ataupun menerbitkan obligasi, sebuah 
perusahaan bisa mendapatkan darah-segar, maaf, maksud 
saya dana segar untuk mengembangkan usahanya. Namun, 
utang yang kelewatan bisa membahayakan perusahaan 
yang di kemudian hari bisa menimbulkan masalah. 


Salah satu rasio utang yang umum digunakan adalah DER 
atau Debt to Eguity Ratio. Oh ya, namun hal ini tidak berlaku 
untuk perusahaan yang berhubungan dengan keuangan se- 
macam bank yang memang akan memiliki rasio utang ting- 
gi karena dasar usahanya yang memang pinjam-meminjam 
uang. 


Berapakah rasio dari DER yang tinggi dan tidak? Jawabannya 
menjadi susah-susah gampang untuk dijawab. Namun, seca- 
ra logika adalah jika DER di atas 1004, hal itu menandakan 
bahwa utangnya sudah di atas kemampuan eguity-nya un- 
tuk melunasi 1004 utangnya. Mari kita lihat pergerakan rasio 
dari beberapa emiten dari tahun 2008-2015. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 





| 














cum | 202 zl 000] eas] 07520 
mw [osa] oal oe] on] oe 
1.38] 1.22] 0.9 | 0.69] 066] 0.83 


Mari kita bandingkan yang pergerakan harga sahamnya 


sama-sama berada dalam satu sektor yaitu ADRO, BUMI, 
PTBA: 














|=. «| | aa. A man 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 




















Kejatuhan harga batu bara dunia memang tidak terelakkan, 
sehingga perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bi- 
dang pertambangan merasakan hal sama, yaitu harga ko- 
moditasnya tidak baik. Hal yang menarik adalah ketika hanya 
mengambil faktor rasio utang dan pergerakan harga saham 
terlihat bahwa saham BUMI, yang begitu diberatkan dengan 
rasio utangnya pada tahun 2012, membuat pergerakan har- 
ga sahamnya juga longsor terus-menerus sampai di titik te- 
rendah, yaitu Rp5o. 


Berbeda dengan saham ADRO dan PTBA di mana saham 
PTBA justru mampu bergerak secara mendatar. Salah satu 
penyebab PTBA bergerak datar adalah karena faktor rasio 
utang dan produksinya, nanti akan kita bahas lebih detail. 


Contoh lainnya adalah melihat pergerakan dua raksasa pe- 
ngembang properti, di mana yang menarik adalah saham 
SMRA yang rasio utang terhadap modalnya cenderung datar 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











dan tinggi (di atas 100%). Namun, bagaimana dengan ASRI 
yang justru DER-nya merangkak semakin tinggi? Pergerakan 
DER yang semakin tinggi juga merupakan sebuah indikasi 
bahwa perusahaan kesulitan melakukan pengaturan ke- 


uangan perusahaan dan usaha yang melambat. 


Pergerakan harga saham ASRI (tebal) dan SMRA (tipis) dalam periode 5 
tahunan (2011-2015) 


Ketika pergerakan properti menggeliat sangat cepat, saham 
SMRA dan ASRI di tahun 2012 sama-sama memiliki kinerja 
yang baik. Dan ketika pergerakan harga saham yang kita per- 
hatikan sama-sama mengalami kejatuhan, terlihat dalam la- 
poran keuangan bahwa ASRI mengalami kenaikan DER dan 
penurunan harga saham yang semakin rendah. Sebaliknya, 
saham SMRA yang secara rata-rata lima tahunan mampu 
bergerak setiap tahunnya dengan DER yang lebih rendah, 
cenderung lebih menarik di mata investor dan mampu mem- 
pertahankan kinerjanya. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 





=== 
me 








Contoh lain bahwa saham yang mengalami lompatan DER 
juga tidak disukai oleh para investornya adalah pergerakan 
saham BTEL. Dapat kita perhatikan bahwa BTEL memiliki 
suatu kinerja yang sempat melebihi kinerja TLKM. Namun, 
berkebalikan dengan BTEL, seiring dengan waktu, TLKM se- 
Cara rasio utang dapat semakin kecil dan semakin terkendali. 


Investor menyukai utang yang terkendali, bukan pergerakan 
utang yang semakin besar. 


= CES 
- kaya m1 — = ES 


Pergerakan harga saham BTEL (garis tebal) dan TLKM (garis tipis) dalam 
periode 5 tahunan (2011-2015) 





SAHAM UNDER VALUE 
ATAU LAYAK DIBELI 


Ketika menulis subbab ini, jujur, saya mengubahnya bebera- 
pa kali. Kenapa? Saya ragu sendiri apakah subbab seharus- 
nya saya letakkan di bagian paling awal bab ini atau pada 
subbab keempat seperti saat ini, meski akhirnya seperti ini- 
lah hasilnya. Mengapa? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 














Fokus pada harga, harga, dan harga pada saham dalam kon- 
disi kita berinvestasi bisa saja membuat kita ‘keblinger’ harga 
murah tanpa memperhatikan faktor penting lainnya. Misal- 


nya, pada subbab pertama kita membahas mengenai likuidi- 
tas. Hal tersebut menjadi penting karena kadang beberapa 
saham yang layak secara fundamental tidak memiliki likuidi- 
tas yang cukup. Menjadi pilihan kita untuk melanjutkan pe- 
milihan saham tersebut atau tidak apabila saham tersebut 
ingin kita koleksi sebagai aset investasi kita. 


Setelah tiga bagian penting sebelum subbab ini, tentunya 
faktor terakhir yang ingin kita ketahui adalah kewajaran se- 
buah harga yang harus kita bayar atas selembar saham per- 
usahaan tersebut. Dulu ketika saya hanya memulai perkenal- 
an dengan dunia saham, saya sangat kebingungan bagaima- 
na proses sebuah harga bergerak, bagaimana saham A bisa 
naik dan turun harganya setiap hari dan setiap detik. Namun, 
perlahan-lahan saya mulai sedikit memahami bahwa ada 
yang disebut dengan harga ada yang disebut dengan nilai. 


Kadang kita membeli sebuah saham dengan harga yang jauh 
lebih mahal dari nilainya. Apa maksud dari pernyataan itu? 
Mungkin kita semua mengetahui bahwa ada kendaraan roda 
tiga yang disebut dengan becak. Bila Anda tidak tahu, saya 
tampilkan gambarnya khusus untuk Anda ©. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 














== 
 — 








Saya sendiri tidak tahu dengan pasti berapa harga sebuah 
becak sehingga saya menjadikan becak sebagai contoh bagi 
Anda. Entah kenapa, pada saat saya menulis, saya teringat 
dengan becak saja ©. 


Bila saat ini Anda ditawarkan sebuah becak dengan harga 
Rp100 juta, apakah Anda mau? Karena awam mengenai be- 
cak, saya pribadi mengatakan bahwa harga tersebut kema- 
halan. Sebab, menurut logika saya, becak hanyalah sebuah 
sepeda roda dua yang dimodifikasi menjadi roda tiga. Dan 
setahu saya, sebuah sepeda sangat ringan jika dibanding- 
kan dengan sepeda gunung baru yang memiliki nilai puluhan 
hingga ratusan juta. 


Artinya, menurut saya, harga yang ditawarkan jauh lebih ma- 
hal dari nilai barang yang sebenarnya. Bagaimana menurut 
Anda? Hal itu juga terjadi pada dunia persahaman sehari- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











hari. Ada yang harganya sesuai, lebih rendah, ataupun lebih 
tinggi dengan nilainya. Sebagai investor, tentunya kita akan 


lebih suka dengan saham yang harganya lebih murah daripa- 
da nilainya, betul? Karena, secara pemikiran dasar, harga ba- 
rang yang kemurahan tentunya akan menguntungkan kita 
sebagai pembeli. Setuju? 


Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya sendiri bertanya- 
tanya sejak dulu, dari sudut pandang mana kita bisa menilai 
sebuah harga dan nilai perusahaan beserta sahamnya? Ya, ja- 
wabannya bisa beragam. Tapi, pada kali ini saya coba menilai 
harga dan nilai sebuah saham atas pemahaman saya selama 
ini. 


Pertama kali saham sebuah perusahaan melantai di Bursa 
Efek Indonesia dikenal dengan proses IPO atau Initial Public 
Offering. Dari sanalah sebuah saham dihargai. Mari saya am- 
bilkan sebuah contoh perusahaan yang men-Tbk-kan dirinya 
pada 2015, yaitu Rumah Sakit Mitra Keluarga. Saya memiliki 
pemahaman bahwa saham yang stabil usahanya adalah per- 
usahaan bergerak dalam kesehatan, pendidikan, dan kon- 
sumsi, sebab dalam keadaan apa pun tiga sektor itu akan 
tetap diperlukan oleh semua orang. 


Setiap kali perusahaan akan melantai di bursa, selalu dimulai 
dengan menawarkan sahamnya kepada publik untuk dibeli. 
Kita dapat mengakses data-data perusahaan awal dari sebu- 
ah prospektus. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 

















PA LE EE ILE Russis l i 


Wa tore 
leaghisr 





Maka, dengan membaca prospektus tersebut, saya menda- 
pati data sebagai berikut: 





Haiengan — BewiumPeueurm mum | ° 
po Nia Nomina x dumihaham ` Mini Kema e 

Modal Danar 40000000 — 500000.000.000 5000003000 — 200000 000.000 

Modal Mampan & Doemer 

LPT Gearan Cana Beem Mo AWO oe nw 

Ë Lin ipyaqimanta Peran. Zo NIK ep marak Kao em 

1 Kuere DUIS df E XN 

Jamin H "RI WE an awe a 

Saham dare Ponape LITRON Mamme 15489240) IA eg 





Sumber: Prospektus Mitra Keluarga halaman XI 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik adalah seba- 
nyak 261 juta lembar. Di mana jumlah tersebut didapat dari 


penerbitan saham baru dan pelepasan saham pemilik lama 
sehingga nilainya genap menjadi 261.913.000 lembar. 


Saham yang dijual 261.913.000 x Rp17.000 (harga IPO) = 
4.452.521.000.000 


Saham pemilik lama (PT Griyainsani dengan Lion Invest- 
ments) 1.193.160.600 x Rp100 = Rp119.316.060.000 


Bila kita memperhitungkan nilai baru saham yang sudah IPO, 
maka akan menjadi Rp4.571.837.060.000 dengan total sa- 
ham adalah 3.544.926.400 lembar saham. Sehingga, harga 
per lembar saham adalah 4.571.837.060.000/3.544.926.400 
- Rp1.289 / lembar. 


Dari prospektus tersebut kita juga mendapati bahwa pada 
tahun 2014 sampai dengan September 2014 laba perusa- 
haan adalah 393.443.000.000. Bila disetahunkan adalah 
524.590.666.666. Maka EPS tahun 2014 (sebelum IPO) ada- 
lah 524.590.666.666/1.382.320.000 (jumlah lembar saham) = 
379,5. Dengan harga IPO adalah Rp17.000 maka PER tahun 
2014 adalah Rp17.000/379,5 - 44,79 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 





—= 
————Ü 











ma ` (UM man uem WA IH "urs 


Dee Paget Penghantar Men ` perg] Wawan, OU O [map Da Stan 
Lama Panao! hoa Baratan ` . AMAM mm oe mum mm mm mm 
m a ee Am umo ee | 
Pacht. a TAN. MIL CU LZ aS: _ el — 
regelen Boegen. 11K | MTMA e mun Sam 089 IA 

Lam parade tatu" Bert An yang 

MAP Er OBE 

Paria getan rä Aen NM MP 9M] Di Tha Pei Haan 
II NGGI Asi 1.100 Lie? 1 La 3364 1499 19d 
wah Gm vm on wm D mm mem 
Jumlah “akah kreëegberat 

Fer Bbk As bar ks yang dpa 

Varas becado 

Baran ertum PA a 30738 mu Loe AN Da man 
Eeer ae cae prr] LE fH 11419 aks AM A | 
Jumlah TIE vu Gw vun — ICE Om nm 
Lata pr Sahara Dinar req Dapat 

Tena una Perda 

dett oa ( a ) aan ii im am im are 
KH 


Apakah nilai tersebut murah atau mahal secara harga dan 
nilai? Apabila hanya mengambil sebuah anggapan bahwa ni- 
lai PER di atas 10 adalah mahal, jelas nilai 44,79 sudah pasti 
sangat mahal. Namun bagaimana dengan pembandingnya 
saat itu? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 














PRICE TO EARNING RATIO (PER) 


Ups! 


Rupanya saya terlewat belum menjelaskan kepada Anda se- 
buah istilah baru yaitu PER. Pada paragraf sebelumnya, saya 
menuliskan bahwa ‘PER di atas 10 adalah mahal’. PER adalah 
Price to Earning Ratio, kadang disebut oleh banyak orang se- 
bagai PER, atau PE Ratio atau P/E. 


PER adalah salah satu rasio dalam menghitung nilai valuasi 
atas harga saham. Komponen dari PER adalah sebagai ber- 
ikut: 


PER = Harga Saham Saat Itu/Keuntungan per Lembar Saham 
Atau dalam bahas kerennya, 
PER = Price/Earning per Share (EPS) 


Mengapa bisa menjadi sebuah rasio dalam melakukan valu- 
asi? Sederhananya karena kita berhitung berapa harga saat 
ini dan keuntungan saat ini agar bisa balik modal. 


Contohnya, ada sebuah barang A dengan harga Rp10.000 
(price). Barang A itu bisa memberikan keuntungan setiap 
tahun sebesar Rp5.000 (keuntungan per tahun). Artinya, 
bila kita membeli barang A, kita akan balik modal dalam 
waktu dua tahun. Cara menghitungnya sangat mudah, yaitu 
Rp10.000 : Rp5.000 = 2 


— 





MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 











REL — 
ms 





Bila ada sebuah saham XYZ seharga Rpto.ooo dan laba per 
lembarsaham(EPS)tahun yang sebelumnya adalah Rps.ooo, 
dalam waktu 2 tahun (PER = 2) akan kembali modal. 


Rasio ini terlihat sederhana dan terlihat begitu mudah digu- 
nakan. Dalam saham sendiri, untuk hasil bagi harga dan EPS, 
terdapat banyak anggapan bahwa jika bisa memberikan nilai 
di bawah 1o, maka sebuah saham akan menjadi sebuah indi- 
kasi cukup murah, karena artinya dalam waktu kurang dari 
10 tahun modal si investor tersebut sudah kembali. Namun, 
jelas yang harus kita hindari adalah PER bernilai negatif, ka- 
rena berarti EPS-nya bernilai minus atau rugi. 


Dalam penghitungan dengan PER, terdapat kelemahan kare- 
na kita tidak mempertimbangkan pertumbuhan perusahaan 
maupun tren penurunan laba dari perusahaan yang mungkin 
terjadi. 


Namun, bukan perkara mudah bukan, bagi sebuah perusa- 
haan untuk mampu mencetak keuntungan (EPS) yang sela- 
lu sama setiap tahun dan naik dalam jangka waktu di masa 
mendatang? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 




















PT LOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk DAN ENTITAS AMAR 
LAPORAN LARA RIAH DAN PENGHASILAN HOMBRE LAH KOMSA AASIAN 


Unkut Tahunan yang Deaktir pada Tangga 31 Desember 2215 dan 2054 


(Daten Hata Penas, Ketua Do yalakar Lar) 





Calaian mms BH 

——————— 
BENDARA T kin i 4144 PAR SAT AR, 3345 PON 374 AFI 
Ig TAN SD PERDAPATAN E p errare THT) La TIM dM OT t| 
LARA LITO t 106 46 365 | ad Dd 197.007 
Satan Lamba 195.27 nes 32a vj 573 (rrt 604.723 905] 
Bahar Laia ima - Neto $3156. 671.4121 Ba ata "S STT 
LABA LIA HR 158 GA AD 641 tan 377 TMI 
Penguins f. a Tà à 478 SIT sp 154r 427 daa 
Bean Kasar gan m DI 29A BAR 1207 e ria oh 275) 
LARA TEKEL UM PAJAK 108 748.4018 241 *58 178 255 410 
ñam xs Pas Fen yr suiwn Tr e Cab 43 PANG Dwi inis TEA AAT) 


RABA TAMUN BERJALAN _ gs GE n E 


PF SILLA SUL AN OPERE NAH LAUS Ya 
Pon peng da Mea Dis dalan tas 


ha Laba Mag 
Pagar en Fa bali a an Kapan kr bawi Pau X? SAN 5087 Md n6 $" 8 | 
Fam Pee gradas Tartan Pra yang Ticas saan [area cae a 

ke iis Bai siet Pres par wa pate Put — MECH ¿221 4 — — a 
FEH AN (at) SOMME LAW TAHUN BENG ALAN LE AA fra T4] 


AN And LARA KO PO OF WP TAHUN BERJALAN bis EE àii 


LABA TAMU BERJALAN YANG DAZAT 


DIA TAM KEPALA: 
eee [ez m LEE CA 1345 232 147 
Hawes ie gari Metu eumd afl naso WT 0341 E E Di GU 


Lit 278 328. LCE EI 
| U 


TOL AM LABA, KOMPETENSI TAUN BERJALAN 
TANG TAPAT CA PLAN OA: 


Reem uh fee ia ma ee o 155 FIA ha, 58 4550 hO 731 
Hager lee gat karsa ey el ai mori wt "RO Te 


1113011300 CESE 115 
— 


LABA FER JAHAW 
Denai Mana AF. 54 MEA A DUM OU LINA A 
tandang aghast bima orld duh 35 kh ET] 


Bila kita bandingkan dengan Siloam Hospital, laba per lem- 
bar sahamnya adalah 60,89 dan harga sahamnya adalah 
Rp13.700 per lembar maka PER-nya adalah 224. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 















PT SANAMA METNTAMA METRGPOLITAN Tha 


DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN LAELA Ha CREP TEE HI Kat 


KONSOLIDASIAN 
Tahun Vang Berakhir Pads Tanggal 
31 Desember 2014 
n 


Cargo 
ent 

PENDAPATAN pgs 
BE Et PORON POSU ATAN e hc 
LARA DEJI 
Paté: sarea” nm 
Bebe: —Cu dan ab umata, Ra B FT 
ee an am at t 


Pepee ta raga wam ey ` amas, 
Leds beier pr pupa i 

Wan mrang; L E 
a ` ect: 


LABA Op BAN NA Té dahan 
MAAF AAT. AA A, P ajaa 


"AR MAkFRAT BEBAN Pajam 
VUN 


Tatu ege 


232. 1% de 


Aert": aid paró ` id 
Lama Ti Ji BINA A ai 


PENDAPATAN Ic CRAP BUE E a 
LAS 


DUM des l ARA E CAPE san 
Tit PALA 


LARA A LARA KARAT HE 

"ém in PA B. jdi Ais YR] 

DAFAT BA Thamar Ae STEAbA 
apres Lous "ën 
[e 


LADA PER BAHAN QUAS AR 
TANI) DAPAT LAH! KERN UK SANA 
PO PNT LD PA du $ 


Tie origen! farra idad dci Arai ep e" Se: 
D E Lee ven 


PT SATANA BATA METROPOLITAN Thk. 
AND ITS Š 
DOMSA DATED STATEMENT OF 
COMPREMENSIVE INCOME 


The Year [ded 
December ji. 2034 
(Faprossod in Rupiah, unless 

Gtirërwee 






Bie Wii 

414 A BP | YANG n EM VMS 
Fa WA MM ia tt t at ah DOT WL 
Zu eh oe "Wa aa NANG | Lea ey 
MT ser SG % DO OA Ela | keh gege 
ira az rra 

"ALS (80.07% 55 0445 a, déieren 
tm TÉA NT AA LP EI) Last c Reeg: academiae 
Pal gege aod 

(10 dais a 4 CAT GEI ee renang ee 
Lé ote an 

5r rasan ld Pl Ong rem 
Ap EM d EN Vera ` ei 
CHA GITT Py ree 
E a Ae asp du uu POS TAN EVO Pe) 
fa EIA hg) 

Lite ER Beef 

masi ia pon) 7b kad”, edd PT) Carrera 
ECK, 447184 STE) Reg gem ee A 
kakal Jir ki? am ash TIP pi A CO Tof EA 
Afta Camp n arama i 
OO 
Pata COMPARA 
30 147.3 ALTE WE INCOME l'an THE TEST 

mag UTAL DPP, 

Pa ma) 
ArT ASCE Pë 

CE rd raw "ABUELA ng guy SO I! Pip Fur 

LE EE fa IT] Mac nireng ries 

LI P Uu LLL Ta? Ré 
—  —— 
BU TABUH TO on 
i 

Padi Der 


Bila kita bandingkan dengan Sarana Meditama Metropolitan 
atau pemilik brand Omni Hospital, laba per lembar saham- 
nya adalah 49,21 dan harga sahamnya adalah Rp2.845 per 


lembar, maka PER nya adalah 57,8. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 





























c 
a 
eo 
c 
S 
reat at] 101 (ssu[) goad Tan pro unge isan) (iBnayeqeT Y 
Š 
XE] SIDE 210394 (550) 19014 (PEGET) (ees "reel yefed umpagas Vin ege) = 
a 
Jou-(astadyxa) aunat sg (101 6E) (eversa) gaun (ura) wejedepua, z 
sasuadxa a pegsmupe put peaauar) (42610) — (sas son) PE wep unum ueqag £ 
asuadxa Buas Gan (1071) nad ueqog S 
fr 
e a 

worl ema meng seng oy get = 
150) pang azote) ` eseu Bunsiuey weqag 2 
amag eme | WEWER uepedepuag 5 
(ending wonga) fyesdngy era s 
3INOONI JAISNSH3HANOO 3C: NVISVOTIOSNOY ISAAC in 
LNANGLLVES CIHIVOTIOSNOO NONA NAWI NVHO4 VI = 
ETOZ Pue PTOZ ISTE CS wep = 

Jequraaaq uo papua read 0g eur asiduo) PING 19quesaq rg meq Suek umpe Srur] 


O meurnjetr parepgosua-? aageneduo TSEDITOSUION prsuenaadurgy (pg Ge? uesurpuegraq 


MENCARI 















Bila kita bandingkan dengan Sejahterajaya Anugerahjaya 
atau pemilik brand Rumah Sakit Mayapada, rugi per lem- 
bar sahamnya adalah 100.648 dan harga sahamnya adalah 
Rp310 per lembar, maka PER-nya adalah -3. 


Dengan perbandingan sesama perusahaan yang bergerak 
dalam bidang pelayanan kesehatan dan rumah sakit, mem- 
buat nilai penawaran perdana Mitra Keluarga menjadi mu- 
rah dibandingkan pembanding yang sudah ada. 


Bila memperhatikan laporan prospektus dari pertumbuhan 
labanya, kita juga bisa dapatkan kisaran pertumbuhannya. 


Hal itu memberikan sebuah gambaran bahwa pertumbuhan 
laba berada di atas 15% setiap tahunnya. Bila diproyeksikan 
pada tahun 2015, dengan laba per lembar saham yang meng- 
alami kenaikan 15% dengan komposisi jumlah saham yang 
baru (setelah masuknya pemegang saham publik), maka 
524.590.666.666 x 1,15 = 603.279.266.665, maka EPS dari pro- 
yeksi tahun 2015-nya adalah 603.279.266.665/ 1.455.073.600 
(jumlah saham tahun 2015 setelah IPO) = 414,6. 


Dengan nilai penawaran sebesar Rp17.000 per lembar akan 
menghasilkan PER = 17.000/414,6 = 41. Artinya, MIKA bisa 
dijadikan sebagai sebuah pilihan baru dalam berinvestasi 
pada saham dengan fokus kesehatan yang tergolong murah 
dibandingkan pesaingnya. Lalu bagaimana akhir kelanjutan 
dari pergerakan saham MIKA pada saat setelah IPO terjadi? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















St, 1190 SL. € bny Si. p unr Sh, ady 


oo 00007 


F| 
m 
0000522 ] 


var Te He 


m | “ly A 


ovoosze 00 0SpZ2 AVAIN | 


“EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


MENCARI 














Saham MIKA adalah salah satu saham yang boleh dibilang 
sukses dalam peluncuran perdananya dan menguntungkan 


investor. Namun secara kaidah value investing dan inves- 
tor dalam sudut pandang fundamental, mereka cenderung 
menghindari saham IPO, karena cerita manis dari IPO lebih 
sedikit dibandingkan cerita pahit dalam IPO. 


Mari kita lanjutkan subbab. Bagaimana dengan kelayakan 
beli sebuah saham yang saat ini di bursa? Otomatis kita akan 
kembali membaca sebuah rasio yang disebut dengan PER. 


Artinya, bila kita mendapati perusahaan A dengan PER 5, 
dan perusahaan B dengan PER 10, yang mana yang akan kita 
pilih? Itu mungkin sama dengan kita beranggapan dengan 
uang yang sama, bank A memberikan bunga 20% setahun 
dan bank B memberikan 10% setahun. Tentu kita cenderung 
akan memilih bank A, benar? 


Atas dasar pemahaman itulah sebuah perusahaan dengan 
PER lebih rendah akan menjadi lebih diminati. Namun, ber- 
hati-hatilah karena PER berbeda dengan bunga bank. Bunga 
bank menjamin kita mendapat kepastian dari pendapatan 
bunganya, tetapi perusahaan mana yang menjamin keun- 
tungannya di tahun-tahun mendatang selalu bertumbuh? 
Tidak ada. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















Berapa besar nilai PER dikatakan rendah? Jawabannya akan 
sangat subjektif. Bila membandingkan dengan perusahaan 
sejenis, kita akan mengetahui mana yang lebih murah. Na- 


mun bukan hanya sekadar sejenis sebab kita tidak bisa mem- 
bandingkan toko kelontong kecil dengan pasar swalayan 
besar bukan? Sekalipun sama-sama menjual kebutuhan se- 
hari-hari. 


Dalam kondisi umum, PER tergolong murah bila berada di 
bawah angka 15, namun secara subjektif saya menyukai di 
bawah 10. Contoh, sebuah saham A dengan harga saat ini 
Rp1.000, dengan EPS 80, PER-nya akan bernilai 12,5 (PER = 
1000/80). Dalam satu periode yang sama, ketika harga sa- 
ham tersebut berada di bawah 800 (PER - 800/80), maka 
harga sahamnya telah memasuki PER « 10. 


Secara berkala, saya juga membuat sebuah catatan-catatan 
dari pergerakan PER dan rasio lainnya pada sebuah saham. 
Hal tersebut membuat saya mengetahui kondisi historis sa- 
ham tersebut dan kondisi saat ini, misalnya seperti berikut. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 





—= 
————Ü 











eS LL Ost's | stoz | 6T SOL 108 cvt 
00'€T szz'9 | vtoz 1 : 06S‘00€ 


OLS‘E 


L9V'Ot 


€€S‘9ZT | 000'9 





9S'9L oot’s | etoz T6T‘L9Z 








v8v'Ov 


£8v'Ot 





O80't€ | OSS‘OT 





"ev Leyes 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 























Penjelasan: 
e Last price adalah harga terakhir dari saham ASII yang di- 


perdagangkan pada tahun tersebut 

° Equity adalah modal. Shares adalah jumlah lembar saham 
di tahun tersebut 

e EPS adalah keuntungan bersih per lembar saham 

e Market Cap adalah kapitalisasi pasar pada tahun tersebut 

e PER adalah kondisi rasio harga saham terakhir dengan 
dibagi EPS-nya 

e PBV adalah rasio harga dengan nilai buku 

* Low adalah kondisi harga paling rendah yang terjadi 
pada saham tersebut di tahun tersebut 

e PER @ Low adalah kondisi PER pada saat harga terendah 
pada tahun tersebut terjadi dibandingkan dengan laba 
bersih saham dengan tahun sebelumnya 


Jadi, contoh pada saham ASII di tahun 2015, ketika har- 
ga Rp5.450 dan EPS 2014-nya adalah Rp4.730, maka PER - 
5450/4730 x 10 = 11,52. Mengapa dikalikan 10? Sebab, ASII 
berada pada kondisi stock split dan data yang saya gunakan 
adalah nilai data sebelum stock split agar nilainya seragam. 


Apa fungsinya memiliki perhitungan seperti itu? Dengan me- 
miliki perhitungan rasio historis, kita juga bisa mendapatkan 
pemetaan kondisi pergerakan harga saat ini dan bagaimana 
terdiksonnya dibandingkan kondisi yang lalu. Hal itu juga 
bisa dipergunakan oleh para analis memperhitungkan sebu- 
ah harga saham di masa yang akan datang untuk menentu- 
kan kelayakan belinya saat ini atau tidak. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 

















Misalnya, harga saham saat ini Rp1.500, dengan laba bersih 
per lembar saham (EPS) adalah 125. Maka kita mendapati 
PER-nya adalah 12. Kemudian, diumumkan bahwa target 
pertumbuhan laba akhir tahun ini—sebesar 30%—sudah 
tercapai. Jadi, apabila diperhitungkan saat ini, EPS bisa men- 
jadi 162,5; sehingga PER estimasinya menjadi 9,23. Dengan 
menganggap rasio lainnya baik, membuat saham yang se- 
mula memiliki PER agak tinggi (di atas 10) tiba-tiba menjadi 
menarik setelah estimasi pertumbuhan labanya diperhitung- 
kan tercapai. 


Wait a minute... di atas dibahas bahwa ‘hal ini juga bisa di- 
pergunakan oleh para analis memperhitungkan sebuah har- 
ga...” Dari pernyataan tersebut artinya kita mendapatkan 
sebuah pesan bahwa analisis akan membawa sebuah per- 
gerakan dari harga saham, dan analisis yang sesuai harapan 
akan memberikan berita baik, dan memberikan apresiasi ter- 
hadap harga, apakah Anda setuju? 


Ya, pada suatu kejadian di masa lalu, saham-saham konstruk- 
si di Indonesia melesat secepat kilat setelah diketahui ter- 
pilihnya seorang presiden Republik Indonesia yang katanya 
gemar membangun. Dalam kondisi ini terlihat jelas bahwa 
perhitungan harga saham konstruksi yang diperhitungkan di 
masa depan yang ditarik ke masa kini (present value) terlihat 
murah, sehingga harganya melesat tinggi. 


Contoh sederhananya seperti ini, apabila Anda mengetahui 
sebuah rumah dapat dijual senilai Rp1.000 di satu tahun ke 
depan, padahal harga saat ini adalah Rp500, akan banyak 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 




















orang yang berburu rumah itu sehingga harga akan berge- 
rak naik menuju Rp500. Bahkan, setelah Rp1.000 pun bisa 
saja akan terus naik. Di situlah kondisi harga menjadi terlalu 
mahal. Padahal, angka harapan yang bernilai Rp1.000 belum 
diraih dan terjadi saat itu. 


Dalam analisis fundamental kita juga bisa melihat aneka 
pendapat alias harapan dari para analis pasar terhadap per- 
gerakan sebuah saham di masa yang akan datang. Hal itu 
memberikan sebuah sudut pandang lain untuk dimasukkan 
ke dalam keputusan kita dalam melihat sebuah saham. 


Saya coba ambilkan salah satu sumber yang mudah kita te- 
mukan melalui genggaman tangan—berhubung sekarang 
eranya gadget—yaitu dari Bloomberg Apps pada Android 
device. Data tersebut jauh lebih lengkap dibandingkan mem- 
buka website Bloomberg. Silakan download secara gratis ap- 
likasinya dan ikuti step di bawah ini: 


1. Pada halaman awal dari aplikasi Anda akan menemukan 
icon kaca pembesar silakan klik icon tersebut 





2. Setelah itu, masukkan pada kolom pencarian nama sa- 
ham yang ingin Anda dapatkan informasinya. Pada con- 
toh, saya menggunakan saham ASII dan kode akhir pada 
Bloomberg untuk saham Indonesia adalah 1 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 











Quotes 


PESAN 





3. Muncullah informasi mengenai saham ASII:IJ dan perha- 
tikan pada slider menu. Geserlah ke slider Key Statistic 


€ ASIJ 





4. Anda akan menemukan informasi seperti gambar di 
samping: 


InVESTRSI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Mi IDR) 


standing (i) 


DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 





Anda akan menemukan estimasi dari para analis bahwa sa- 
ham ASII pada akhir tahun tersebut sebesar 409. Tinggal ke- 
mudian kita kalkulasikan sejauh mana setiap kuartal mampu 
mencapai target atau tidak. 


Kinerja yang mencapai target atau melebihi menjadi sebuah 
rapor bagus apalagi pada saat itu harga sahamnya memiliki 
PER yang juga menarik. Hal itu menjadi dua poin baik dalam 
keputusan berinvestasi ataupun menambah jumlah saham. 


Bila pada suatu kondisi EPS yang diestimasi adalah 400 
dan kita ingin melihat kondisi pencapaian pada kuartal 
pertama, kita dapat membagi 400 dengan 4 dan seterus- 
nya. 


Est EPS Q1 = 400/4 = 100 
Est EPS Q2 = 400/2 = 200 
Est EPS Q3 = (400/4) x 3 = 300 


Maka, kita bisa bandingkan dengan hasil release laporan 
keuangan. Bila pada release laporan keuangan Q1 nilai- 
nya di atas 100, artinya lebih tinggi dari ekspektasi. Bila 
kurang dari 100, artinya di bawah ekspektasi 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


167 


Stop! Baca ini dulu! 


Sebenarnya, sebelum masuk pada kriteria saham murah 
dalam sudut pandang apa pun akan kita beli, ada satu 
hal yang harus saya informasikan. Ada ‘sesuatu’ di luar 
semua angka laporan keuangan yang perlu diperhatikan. 


Saya ingin berandai-andai. Katakanlah seorang rekan 
saya memiliki sebuah kendaraan yang seharusnya dihar- 
gai Rp200 juta. la ingin menjualnya kepada saya hanya 
50%. Artinya, dalam kondisi pembelajaran laporan keu- 
angan sepanjang buku ini kita dihadapi dengan kondisi 
harga under value alias murah. 


Namun, perlu saya informasikan bahwa dari 3x transaksi 
saya dengan rekan saya, tidak semua berlangsung mulus. 
Yang pertama, kendaraan yang dulu pernah dijual rupa- 
nya sudah ganti mesin dengan blok mesin mobil bekas 
Singapura itu sebabnya dijual dengan harga miring. Hal 
ini tidak diinformasikan di awal. Kedua, kendaraan yang 
lagi-lagi dijual agak miring, ternyata baru diketahui se- 
telah transaksi bahwa kendaraan tersebut telah turun 
mesin akibat kebanjiran. Ketiga, rupanya ia bermasalah 
dalam surat-surat kendaraannya. 


Saya juga jadi bingung, dia ini sebenarnya rekan apa mu- 
suh ya? Kok jualan selalu bermasalah... © 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 


Sekarang saya tanya, apakah Anda mau membeli kenda- 
raan yang ditawarkan dengan harga 100 juta dan 50% di 
bawah harga pasar oleh ‘musuh’ saya ini? Kemungkin- 
an besar jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kini 
Anda dan saya bukan lagi melihat harga murah, melain- 
kan track record yang tidak nyaman dari si penjual. Se- 
tuju? 


Inilah sebuah hal yang sangat penting sebelum berbica- 
ra saham murah dan layak beli akibat diskon, atau under 
value, atau apa pun kita mau menyebutnya. Kita sadar 
bahwa tidak semua orang di dunia ini baik dan jujur. Yang 
lebih repot lagi ada yang penampilan bak malaikat tapi 
pikiran dan kelakuan mirip dedemit ©. 


Bila Anda berniat menjadi investor, seperti kesepakatan 
kita, belilah perusahaannya, bukan sahamnya. Dengan 
begitu, mengenal bagaimana dan siapa manajemen dari 
perusahaan itu jauh lebih diperlukan, sebelum berbicara 
soal harga saham yang sedang murah atau mahal. 


Kalau pemilik dan manajemen memang punya gaya 
‘ngemplangan’ atau mungkin mantan tersangka kasus 
ini-itu, tentu secara track record tidak bisa membuat kita 
nyaman. Bisa jadi dia memang sudah insaf, tapi malah 
kumat lagi bukan? 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Bab 7 
Beli Saham Anda 
dengan Harga Murah! 











idak lengkap menjadi sebuah buku fundamental saham 
bila tidak diakhiri oleh menghitung valuasi harga saham. 


Itu sebabnya bab ketujuh akan membahas tentang valuasi 


harga atau nilai atau angka dari sebuah saham. 


Dasar dari sebuah valuasi harga saham sebenarnya hanya 


terbagi menjadi dua hal yang perlu kita pahami. 


1. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


Future Value 

Harga barang akan mengalami kenaikan di masa yang 
akan datang, apakah Anda setuju? Bila harga hari ini ada- 
lah Rp1.000, untuk harga tahun depan—dengan asumsi 
kenaikan 10%— akan menjadi Rp1.100. Bagaimana meng- 
hitungnya? 


Harga tahun depan = Harga tahun ini x (1 + persen 
kenaikan/100) 


Lalu bagaimana dengan kenaikan untuk dua tahun dan 
seterusnya? Rumus yang digunakan menjadi sebagai ber- 
ikut: 


Harga tahun depan = Harga tahun ini x (1 + persen 
kenaikan/100)'" 


Itulah yang dikenal dengan future value atau harga di 
masa yang akan datang. 


Present Value 

Apakah nilai uang Rp10.000 hari ini memiliki kemampuan 
membeli barang yang sama di satu tahun yang akan da- 
tang? Jawabannya lagi-lagi tidak. Hal ini juga diakibatkan 
kenaikan harga barang-barang yang menyebabkan uang 




















dengan nominal sama tidak bisa membeli barang sejenis 
di masa yang akan datang. 


Bila dengan kenaikan harga sebesar 10% setiap tahun, 
nilai uang Rp10.000 di tahun depan akan setara berapa 
rupiahkah hari ini? 


Kesetaraan harga hari ini = Harga hari ini x (1,1) 
Harga hari ini = Rp10.000/(1,1) = Rp9.090. 


Dengan mengetahui konsep yang sama sebelumnya, 
maka sebenarnya untuk harga hari ini atau nilai hari ini 
yang dikenal dengan present value sebenarnya memiliki 
rumus yang berupa kebalikan, yaitu: 


Nilai saat ini = Nilai tahun ke-X/ (1 + persen kenaikan/100) Tahun ke? 
Itulah yang dikenal dengan penghitungan present value. 


Dalam kondisi analisis laporan keuangan, bila ingin men- 
dapatkan nilai di masa yang akan datang, nilai tersebut 
berhubungan dengan compounding (future value). Se- 
mentara, untuk nilai saat ini disebut dengan discounted 
(present value). 


Nah, mari kita berandai-andai, bila saya punya sebuah 
kedai kopi (saya kepikiran contoh kedai kopi karena saat 
saya menulis bagian ini sedang berada di salah satu kedai 
kopi terkenal di Indonesia ©). Saya kemudian ditawari se- 
buah mesin pembuat kopi sangat canggih. Cukup teriak, 
maka kopi dengan pesanan tertentu akan langsung tersaji 
dalam beberapa detik. Tentu mesin ini akan sangat meng- 





MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 














INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 





untungkan kedai kopi saya karena bisa menghasilkan pen- 
dapatan sebesar Rp100 juta setiap tahun dan mesin ini di- 
klaim mampu digunakan sampai 10 tahun ke depan. 


Yang jadi masalah adalah saya diminta untuk menawar 
harga mesin pembuat kopi canggih ini, penjualnya tidak 
mau memberikan harga. Mari kita berhitung bersama be- 
rapa harga yang masuk akal untuk saya tawar. 


Harapan terbesar saya sih mesin kopi ini diberikan gratis. 
namun, kalau ingin gratis, saya diwajibkan menikahi yang 
jual. Berhubung saya sudah menikah dan yang menjual 
mesin kopi tersebut juga sudah tua dan laki-laki, saya ti- 
dak akan ambil pilihan tersebut ©. 


Saya bisa dibilang “agak bodoh' dan tidak bisa dibilang 
“bodoh sekali' adalah kalau saya akan membayar mesin 
kopi tersebut di atas Rp1 miliar. Mengapa? Karena poten- 
si pendapatan saya dalam 10 tahun saja menjadi 100 juta 
x10 = 1 miliar. Meski memang benar bisa saja pendapatan 
saya tiap tahun di atas 100 juta, namun kemungkinan ter- 
sebut tidak bijak untuk diambil bukan? 


Lalu bagaimana dengan angka Rp1 miliar? Dengan ang- 
gapan terjadi kenaikan harga barang-barang alias inflasi. 
Tentu nilai pendapatan Rp100 juta pada 10 tahun menda- 
tang tidak akan sebesar itu dibandingkan 100 juta saat ini. 


Anggaplah kenaikan harga alias inflasi sebesar 74 secara 
terus-menerus, maka bila kita sesuaikan dengan metode 
present value kita akan mendapatkan penyesuaian dari 
nilai 100 juta tersebut sebagai berikut: 




















OCVLEEGE'VS | 9V0L6007 8S | 6TVZL6VL7'79 | BETTTVE9'99 | SGLTIZGT'TL | CTZS687°92 | 694846179 18 | E8CL8€VE £8 | EGEV6LSV'E6 Ad 























Ternyata, dengan asumsi tingkat inflasi 7%, nilai penda- 
patan Rp100 juta setiap tahun yang bernilai 1 miliar 10 ta- 


hun, bila diakumulasikan akan bernilai 702 juta saja saat 
ini. 


Andaikan pendapatan Rp100 juta itu memang stabil dan 
tingkat kenaikan harga adalah 74 setiap tahun selama 10 
tahun, maka nilai yang dianggap paling mahal untuk har- 
ga pembuat kopi canggih itu adalah sebesar Rp702 juta 
pada saat ini. Semakin rendah Anda membeli mesin pem- 
buat kopi itu dari Rp702 juta, hal itu akan semakin mem- 
buat Anda aman secara sudut pandang perhitungan. 


Itulah salah satu metode dalam perhitungan laporan ke- 
uangan yang dikenal dengan metode discounted, yang 
akan saya coba bahas adalah Discounted Cash Flow. 


DICSOUNTED CASH FLOW 


Dari namanya tentunya kita dapat mengetahui bahwa meto- 
de perhitungan ini akan melibatkan cash flow atau arus kas. 
Metode perhitungan DCF ini memiliki pendekatan yang akan 
baik bagi perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba atau 
arus kas yang stabil. Kalau naik turun terlalu kencang perhi- 
tungannya akan agak membingungkan nantinya. 


Mari saya contohkan dari yang tidak begitu stabil dulu agar 
terlihat bahwa terdapat cukup banyak keputusan subjektif 
yang harus kita ambil dalam menganalisis laporan keuangan. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 





1. 





Ambil data laporan arus kas (cash flow) sebuah perusaha- 
an. Makin panjang makin bagus. Saya sendiri mengguna- 


kan, minimal, data 5 tahun (di bagian ini saja penentuan 
jumlah data historis sudah subjektif karena bisa saja 3 
tahun sudah cukup). Pada contoh pertama saya meng- 
gunakan data cash flow dari INDF. 


Data mana yang harus diambil dari laporan arus kas? 
Anda bisa menggunakan data net income atau bisa juga 
menggunakan data Free Cash Flow (FCF = Operating 
Cash - CAPEX) ataupun Operating Cash Flow (OCF). 
Yang mana mau digunakan? Menurut saya ini juga men- 
jadi agak subjektif. Sebagian orang mengatakan bahwa 
perusahaan institusi finansial akan lebih baik menggu- 
nakan net income, dan untuk perusahaan lain lebih baik 
menggunakan FCF maupun OCF. Anda dapat mencoba 
ketiga pendekatan untuk melihat hasilnya, namun pada 
contoh saya gunakan net income saja. 


2,968.00] 3,885.00] 2,504.00) 3,261.00 3,077.00| 2,953.00] 2,076.00 1,034.00 | 





3. Pada contoh di atas saya menggunakan data INDF sela- 





ma tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Setelah men- 
dapatkan net income, saya kalkulasikan pertumbuhan- 
nya dari tahun ke tahun. Setelah itu dirata-rata sehingga 
mendapatkan rata-rata pertumbuhan net income untuk 
saham INDF adalah 23%. 





MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 








Namun, coba perhatikan bahwa saham INDF secara la- 
poran keuangan tidak memberikan pertumbuhan yang 
stabil. Terdapat pertumbuhan yang begitu kecil bahkan 
minus. Dari sini bisa diambil sebuah keputusan apakah 
angka pertumbuhan 23% akan tetap kita gunakan nanti- 
nya atau secara subjektif mau kita turunkan harapan per- 
tumbuhan dari INDF untuk 10 tahun ke depan. 


Perhitungan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah 
mengalkulasikan pertumbuhan arus kas yaitu net income 
dari saham INDF untuk 10 tahun ke depan dengan me- 
tode future value, dengan asumsi kenaikan setiap tahun 
adalah 23% sesuai dengan hasil rata-rata yang kita dapat- 
kan: 


Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 
3652.894753| 4495.835604| 5533.293223| 6810.154238| 8381.663302 








Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 











10315.81331| 12696.28716| 15626.07842| 19231.94739|23669.90556 





*Future Value 2016 adalah perhitungan dari 2015, dan seterusnya 





Hal yang kita perlu tambahkan dalam perhitungan ini 
adalah melakukan diskon terhadap arus kas yang sudah 
kita miliki dengan risk free rate atau sebuah acuan aman 
dalam investasi, seperti obligasi negara pada saat itu. 
Atau, kadang saya juga menggunakan 2x lipat dari ting- 
kat inflasi. Atau bisa juga dengan nilai minimum berapa 
saya ingin mendapatkan hasil dari investasi pada sebu- 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 











ah saham. Di sini juga menjadi sebuah titik yang sangat 
subjektif dalam penentuan pengambilan nilainya, pada 


contoh ini saya gunakan nilai 12%. 


Maka nilai perhitungan discounted atau present value 
dari semua yang tadi telah kita future value-kan menjadi 
seperti di bawah ini: 









3652.894753| 4495.835604| 5533.293223| 6810.154238| 8381.663302 









3261.513172| 3584.052618| 3938.488822| 4327.976135| 4755.980853 


2024 2025 





10315.81331| 12696.28716| 15626.07842| 19231.94739| 23669.90556 











5226.312061 6935.233029 





5743.155535| 6311.110992 





5. Jumlahkan hasil present value dari perhitungan tersebut 


dan kita mendapatkan nilai sebesar 51.750. Kemudian 
ambil satu data lagi yang ada di laporan keuangan, yaitu 
total equity pada contoh saham INDF di tahun 2015 full 
year-nya sebesar 43.122 dan jumlahkan. Maka nilai wajar 
saham tersebut adalah 94.872. (Tahapan ini sama seperti 
nilai 702 juta dari mesin canggih pembuat kopi.) 


6. Bila kita menginginkan harga per lembar saham, bagilah 


nilai tersebut dengan jumlah saham beredar dari INDF, 
yaitu adalah Rp8.780. 


MENCARI “EMAS” TERSEMBUNYI DENGAN MELIHAT LAPORAN KEUANGAN 





7621.076103| 51,705 








Be 
m= — 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNI 


7. Maka nilai wajar per lembar saham dari saham INDF ada- 
lah Rp10.800. 


Pada saat laporan keuangan tahun 2015 dari INDF dike- 
luarkan, harga penutupan INDF adalah 7.225. Artinya, itu 
lebih rendah dari Rp10.800. 


Pada bagian ini kita perlu mengetahui apa yang dike- 
nal dengan margin of safety, yaitu selisih harga saat ini 
dengan nilai yang kita valuasikan, yang disebut dengan 
MOS. Semakin jauh persentasenya, akan semakin berada 
dikategori aman. Dan MOS untuk saham INDF pada kon- 
disi 7.225 adalah sebesar 334. 


Apa yang Anda dapatkan dari perhitungan tersebut? 
Cukup banyak pertimbangan subjektif yang diambil, se- 
hingga keputusan Anda dalam membuat sebuah valuasi 
akan sangat berpengaruh di sini. 


Mari kita coba perhitungan pada saham lain misalnya 
adalah saham UNVR: 






































0004€ 30d 
610'6 anjen Ie 
mwloegz a1eys ot. 
malzgt Aunb3 
[sere 1798 | 281067'0999 Ad 
EN szoz vzoz €zoz 2202 9102 unyeL 
T 
m L61 o8ueu % 
EN | — PET oovvo't oozse’e  |oovorv — Jones ooese’s — |ooeczs  |oozss's lawou en 





























Secara perhitungan DCF, harga saham UNVR jauh lebih ma- 
hal 310% dari harga wajar sahamnya. Namun, pertumbuhan 
cash flow dari UNVR tergolong stabil dan selalu positif. 


BUKUMOKU 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


















Penutup 


Dz akhirnya, inilah penutup dari buku Investasi Saham 
ala Fundamentalis Dunia. 


Kami berharap buku ini bisa memberikan sebuah wawasan 
dan informasi yang lebih lengkap mengenai analisis laporan 
keuangan. 


Saya kira tidak ada suatu kesimpulan yang perlu dijelaskan 
secara panjang lebar pada akhir buku ini sebab setiap bab- 
nya sudah dibuat dengan ringkasan masing-masing. 


Analisis fundamental perusahaan benar-benar suatu hal 
yang sangat penting bila kita ingin lebih lama bertahan dan 
bertumbuh pada dunia bisnis dan pasar modal. Berinvestasi 
tanpa mengetahui ‘skor pertandingan' perusahaan secara 
jelas bagaimana membacanya akan sangat berbahaya. 


Prinsip dari investasi secara analisis laporan keuangan bu- 
kanlah untuk keuntungan secara cepat. Sangat sulit menjadi 
orang yang sabar, namun pada akhirnya hanya orang yang 
sabar, jeli, dan tekunlah yang menjadi pemenang dari setiap 
pertempuran. 


Salam investasi untuk Indonesia! 














Bila Anda membutuhkan template Excel dari perhitungan 
Bab 7, silakan download di http://bit.ly/dcfryan. Metode per- 
hitungan yang lain dalam valuasi harga wajar saham juga da- 
pat Anda temukan pada buku Ryan Filbert yang lain, yaitu 
Hidden Profit From The Stock Market. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 

















Profil Penulis 


yan Filbert adalah praktisi dan inspirator investasi Indo- 

nesia kelahiran tahun 1986. Telah berkenalan dan bertu- 
alang dalam dunia investasi serta perdagangan pasar modal 
semenjak usia 18 tahun. 


Latar belakang pendidikan yang unik membuat Ryan Filbert 
menuliskan bukunya secara santai, detail, ringan namun 
memberikan sebuah hal praktik yang mampu membawa 
buku-buku investasi yang dituliskannya menjadi buku best- 
seller di Indonesia. 


Ryan Filbert adalah seorang Sarjana Seni Rupa, namun 
mengambil gelar master dalam bidang Perbankan dan Pasar 
Modal. Pengalamannya menjadi seorang pengajar ilmu ek- 
sakta di Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah 
Pertama selama empat tahun serta tim olimpiade matemati- 
ka membuatnya semakin piawai dalam menulis dan memba- 
gikan ilmu yang dimilikinya hari ini. 


Saat ini, ia menjadi seorang independen dalam dunia inves- 
tasi, salah satu narasumber dalam berbagai kegiatan Otori- 
tas Jasa Keuangan (OJK), telah berbicara dan membagikan 
pengetahuannya pada lebih dari 50 institusi, serta berbicara 
dan didengarkan oleh lebih dari 50.000 orang di Indonesia. 











REL — 
ms 





Kecintaannya dalam dunia pendidikan, investasi, dan Indo- 
nesia membuat Ryan Filbert mau berbagi mengenai penge- 


tahuannya dan pengalamannya hingga hari ini. 


illiam Prasetya Tanuwijaya, lahir di Bandung, 21 Sep- 
VW 1992. la merupakan lulusan bisnis Universitas 
Prasetiya Mulya dan saat ini bekerja di sebuah perusahaan 
konsultan properti terkemuka di Jakarta. 


Ketertarikannya pada dunia investasi didapatkan dari sharing 
pengalaman dan pengetahuan dari salah satu faculty mem- 
ber di universitas tempat ia belajar. Dimulai dari berinvestasi 
pada reksa dana pada tahun 2013, ia pun mencoba mempela- 
jari pasar saham dari sisi teknikal maupun fundamental. 


Demi memperdalam pemahamannya tentang analisis funda- 
mental, ia mengikuti dan lulus ujian CFA level 1 yang ia pero- 
leh di tahun 2015. Hal sederhana inilah yang menjadi modal 
keberaniannya untuk membuat sebuah buku tentang ana- 
lisis fundamental bersama seorang inspirator investasi dan 
juga penulis buku investasi, Ryan Filbert. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 














3UKU-BL Ata | 


3L 
R 77 FILBERT LAINNYA 




















Halo! Terima kasih atas perhatian Anda karena telah membaca 
buku ini sampai habis! Bagi Anda yang belum mengenal saya, 
saya perkenalkan buku-buku investasi saya sebelum buku ini. 


1. Investasi Saham ala Swing Trader Dunia 


Rz nr 1.0. 0 | wwe Trenecent oo si 





Termica SA an Game PAALA (aras GT Due pa TT e^ a Fa PRA PA 
nantes dengan Parga mañas dec pami lafw^ maha imc bermaya cate karam jara Tang 
A em Tara as sn 


Buku ini adalah buku dasar ilmu trading dan investasi saya. 
Konsep dasarnya adalah mampu membaca chart grafik har- 
ga. Buku ini sangat tepat bagi Anda yang ingin mempelajari 
dunia investasi maupun trading dengan konsentrasi dasar 
analisis teknikal. 


186 


2. Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksa 
Dana 





Ieverzuana Casen Basa Daria” 


Buku kedua saya muncul dengan pembahasan mengenai 
reksa dana. Sebuah produk turunan dari produk investasi 
utama, seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Buku 
ini juga memberikan pandangan tentang cara memulai 
investasi bagi orang awam dan orang sibuk. Cukup dengan 
reksa dana, investasi dapat bertumbuh dan berkembang. 
Buku ini menjadi semakin lengkap karena ditambahkan 
metode serta strategi dalam membeli reksa dana yang 
tidak pernah ada dalam buku lainnya. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


187 


3. Negative Investment: Kiat Menghindari 
Kejahatan dalam Dunia Investasi 


Pinas Fri Weni be MI 


IUE STAN A SIM 


B. iuc eomma rarama 
ALAM DIANA RER) 


LEV 


bo 
2 IF 


19 FAKTA DORIA MITAS Di KI 
TANG WAL Bap See 
ANDA iu PUNTI IP 





Sebuah buku yang berisi catatan kejahatan, penyimpangan, 
serta kemungkinan yang akan Anda temui dalam dunia in- 
vestasi. Sebuah buku unik karena membahas dari berbagai 
sisi dunia investasi atau produk yang biasa dijadikan in- 
vestasi oleh banyak orang. Buku ini adalah buku wajib bagi 
pemula yang ingin mengetahui dan ‘mencium’ potensi pe- 
nipuan dalam dunia investasi yang ditawarkan. Sebab, tidak 
berbeda dengan tren dunia, bentuk dasar penipuan memi- 
liki pola yang tidak jauh berbeda. 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 





Sebuah buku nasionalis mengenai investasi saham di Indo- 
nesia. Berbeda dengan buku lainnya, saya membawakan 
buku ini dimulai dengan cerita menarik mengenai dunia 
dan apa respons dunia terhadap kejatuhan pasar modal du- 
nia. Ditambah strategi dalam menyikapi harga saham yang 
meroket turun membuat buku ini layak dibaca untuk memi- 
liki saham yang menguntungkan dan mendapatkan passive 


income dari saham. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 





Mua — 














uf, ew i emt 









Sebuah instrumen investasi yang belum pernah dibahas 
di buku mana pun di Indonesia. Berasal dari pengalaman 
pribadi dan perjalanan saya dalam dunia investasi Indonesia. 
Uniknya, investasi ini tidak hanya memperkaya diri si pelaku, 
namun bisa menjadikan Indonesia lebih kaya, sejahtera, dan 
nyaman. Jelaslah bahwa memiliki perkebunan dan pohon 
uang adalah dambaan hidup semua orang. Apakah hal ini 
mungkin? Temukan selengkapnya dalam buku ini. 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 





| BANDAR 
MOLOGY 
e 


MIA 
á 


#TAH FELBERT 
H: 





Jangan main saham! Setiap saham ada bandarnya. 


Setidaknya itulah sebuah pernyataan yang sering terdengar. 
Terdengar lucu, karena saham dianggap mainan, dan saham 
sama seperti casino atau pacuan kuda yang berbentuk 
taruhan, karena ada bandarnya. Pertanyaannya, apa benar 
ada bandar dalam bursa saham? Apa benar saham sudah 
diatur pergerakannya? Jawabannya adalah hal itu tidak 
sepenuhnya benar. Kalaupun benar justru akan menjadi 
peluang yang menguntungkan untuk kita sebagai pelaku 
pasar modal. Tertarik mengetahuinya? Segera dapatkan 
buku ini di toko buku terdekat O. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 








PASSIVE 


INCOME 
STRATEGY 


The Secret of Financial Freedom 






Ryan Filbert 


Pernah berpikir untuk memiliki uang tanpa perlu bekerja? 
Tidak pernah? Lalu bagaimana dengan masa pensiun Anda? 
Mau pensiun di usia 65 tahun atau lebih? Apakah Anda bisa 
menikmati masa pensiun tersebut? Bukankah lebih nikmat 
bila bisa memiliki uang tanpa perlu bekerja di usia yang jauh 
lebih muda untuk menikmati kekayaan kita? Apa kendaraan 
para orang kaya dan orang bebas finansial di dunia? Inilah 
buku sakral dari angka 7 kesukaan saya. Di naskah buku 
ketujuh inilah saya mencurahkan konsep hidup yang saya 
rumuskan dan saya jalani hari ini. Semoga bisa menginspirasi 
Anda! 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 




















| GOLD 


TRADING 
REVOLUTION 


an | mee tes Late "a e a Aa buta 






Ryan Fibert | Fachmi Jadi 


Apakah Anda pernah dengar perdagangan berjangka dan 
komoditas serta forex? Bagaimana dengan pasar derivatif 
emas? Apakah emas adalah alat investasi bagi Anda? Buku 
ini saya tuliskan bersama rekan saya, seorang ahli pasar 
derivatif emas, Mr. Fachmi Jaidi. Dalam buku ini kami ingin 
memberikan edukasi bahwa pasar perdagangan emas 
dunia begitu menarik untuk diperdagangkan dan meraih 
keuntungan dari naik turunnya harga emas dunia. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 


— nF c - = = 











193 


9. Bangun Kekayaan, Investasi Properti 


TA, 
BANGUN 
KEKAYAAN, 
INVESTASI 
PROFE RTI 





Membeli rumah untuk ditinggali bukan merupakan investa- 
si! Siapa yang mengajarkan bahwa ketika bekerja dan pu- 
nya uang harus memiliki properti lebih dulu dengan cara 
apa pun? Bagaimana membeli properti dan memilikinya di 
usia berapa pun dan penghasilan berapa pun? Buku inilah 
panduan sehat dan singkat yang tidak akan Anda temukan 
di buku investasi properti manapun di Indonesia dan dunia! 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 





Be 
— — 





10. Why Woman as a Trader and Man as an 





ap GM nani aes ap 4 
em rumeur e um Aë: 4 
St "ge RO. me s sm = f 
=a m eerren mar am ana. I 
e Ë 
m y 
= t 
-—— = nm re eg w w e -— e > 
wa kab a sa amma kamar masm an " 
uet dir enm ee 3 
- ——— E 
semine aan Sman au IEEE bd 4 
kram mai 7 
Pé Sri eee A E ETA H 
CER CO pe e VETT i 
mm A "zm Gus Ron "a Rus 20A s db =< mua. a 
sis 94€ WS 
Gn w — mu A Gran ee mo s f 
as i 
wawa >- — H 
LII eg e cette em = gg ee 3 
d cÉP Ram P 
pessimis nace retira i 
iR y 
i 
e d 
r=; i 
me JAN 3 Lee Lin E Ryan Taifel 
= 


Wanita identik dengan 3 ‘ur’ alias kegiatan rumah tangga— 
dapur, sumur, dan kasur! Padahal, ketelitian wanita untuk 
membeli barang dengan harga murah dan baik akan 
sangat membantu dalam memilih saham sebagai seorang 
pedagang! Sementara, laki-laki dengan keunggulan dalam 
bidang melihat angka akan sangat membantu dalam 
berinvestasi saham. Bagaimana strategi seorang wanita 
dan pria untuk bisa meraih keuntungan pada pasar modal? 
Dapatkan jawabannya dalam buku saya dan Linda Lee, 
seorang ibu rumah tangga yang menjadi pedagang (trader) 
saham! 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNI 














195 


Trading V3. vesting 


- | 
š 
É 
d 
u; 
= 
= 
"9 
ta 
E 
a 





Perdebatan antara dua hal ada sebuah hal yang biasa. Lebih 
baik mana sebuah bisnis konvensional dan dunia bisnis basis 
digital? Lebih bagus mana memiliki anak perempuan atau 
anak laki-laki? Apa pun selalu diperdebatkan, dan dalam 
dunia pasar modal atau pasar saham akan diperdebatkan 
dan memang banyak yang bertolak belakang menjadi 
seorang pedagang (trader) dengan menjadi seorang 
investor saham. 


Mana yang lebih baik? 


Buku ini akan mengubah pola pandang Anda selama ini 
mengenai perdebatan kedua kubu tersebut. 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 





blueprint 


cr 
= 
5 
T 
= 
= 
æ 


Pada permainan sepak bola, rupanya setiap tim memiliki 
banyak strategi yang berbeda untuk meraih kemenangan. 
Uniknya, setiap strategi bermain, pernah menyumbangkan 
kemenangan dan membawa juara bagi tim yang menerap- 
kannya. 


Hal tersebut seolah ingin menegaskan bahwa untuk men- 
jalankan strategi yang beraneka ragam perlu sebuah ke- 
mampuan dasar dari setiap pemain yang tergabung dalam 
tim sepak bola itu. 


Sama halnya dengan dunia keuangan dan investasi, begitu 
banyak cara untuk meraih kesuksesan dan pertumbuhan 
maksimal pada investasi yang kita miliki. Sangat banyak 
strategi yang ternyata memiliki persamaan teknik dasar, 
yang membawa pada kesuksesan. 


INVESTASI SAHAM ALA FUNDAMENTALIS DUNIA 














Apakah Anda tahu dasar-dasar apa yang menjadi ‘blueprint’ 
atau “cetak biru” bagi investor untuk sukses pada dunia 
investasi dan pasar modal di Indonesia? 


Buku ini tepat untuk Anda baca dan miliki bila Anda mencari 
sebuah landasan yang mudah dipahami untuk berinvestasi 
di Indonesia. Mengapa saya tekankan untuk Indonesia? 
Karena tidak semua dasar investasi di setiap negara sama. 
Anda perlu mengetahui dasar yang tepat pada tempat 
Anda berpijak. 


BUKU-BUKU RYAN FILBERT LAINNYA 








Investasi 
Saham = 


ala | 
| | 


Fundamentalis — 
Dunia 






Bagaimana cara mengetahui apakah Anda sedang sehat atau sakit? Ya, cara termudah adalah 
dengan mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh seperti apa yang membuat Anda dikategorikan 
demam? Ketika suhu tubuh Anda melebihi batas tubuh normal. Jika dikaitkan dengan 
sebuah perusahaan, kapankah seseorang atau sebuah perusahaan dikatakan "sakit" alias 
bangkrut? Ketika mereka memiliki banyak utang yang tak bisa dibayar karena perusahaan 
sendiri sudah tak memiliki apa pun. 


Seorang investor yang ingin membeli saham perusahaan tentu perlu lebih dari sekadar 
menghitung kancing baju untuk memilih sebuah nama saham yang akan dibeli dari list 
nama-nama saham perusahaan. Seorang investor saham yang benar melakukan analisis 
perusahaan seperti memilih pasangan hidup —meneliti historis dan perjalanan perusahaan 
tersebut. "Rekam medis" perusahaan untuk dianalisis, terdapat pada laporan per kuartal 
dan per tahun yang dikenal sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah skor 
pertandingan yang dituliskan untuk kita baca, teliti, dan pelajari mengenai kondisi 
"kesehatan" perusahaan. 


Buku ini akan membahas pendekatan-pendekatan analisis laporan keuangan yang berhasil 
ditangkap para pelaku pasar atau investor dunia, termasuk yang saya lakukan. Jadi, tak 
perlu heran dengan perbedaan antara satu dan yang lainnya. Bukan tidak mungkin suatu 
hari nanti Anda memiliki analisis pendekatan fundamental terhadap laporan keuangan 
perusahaan dari sudut pandang yang berbeda. 


INVESTING 
PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO ISBN 978-602-02-9955-6 
Kompas Gramedia Building 
Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270 
Telp. (021) 53650110-53650111, Ext 3201, 3202 
Webpage: www.elexmedia.id 





717060112 


